Kernfaka 


Perguruan 

"234 Tinggi 

ng 0 
21 ad Negeri 


Mari Bergabung dan 
Sukses Bersama 


Universitas 
Terbuka 


Info lebih lanjut 
klik 
www.ut.ac.id 


Contact Center Hallo-UT 
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang 15437, Tangerang Selatan, Banten - Indonesia 
Telp. 1500024, Faks. (021) 80639333, SMS 08119050024, Email hallo-ut@ut.ac.id 

f Oo 9) @univterbuka 'in linkedin.com/school/universitas-terbuka 
www.ut.acid 


OTONG IIP 


(da temuan menarik 
selama penjurian 
Anugerah BUMN 2022. 

ari lebih 80 BUMN dan 

Anak Perusahaan BUMN yang ikut 

serta di ajang pemilihan CEO BUMN 

Terbaik tahun ini,ada sejumlah 

CEO yang menurut pandangan 

saya cukup istimewa. Hampir 

semua BUMN yang ikut seleksi bisa 

bertahan dan bahkan bisa tumbuh 

berkembang selama pandemi. 

Meski patut diacungi jempol, 
tetapi itu hal yang biasa.Yang luar 
biasa adalah BUMN yang tadinya rugi, 
yang kondisinya sakit parah, sudah 
pakai ventilator menunggu ajal, 
ternyata bisa dihidupkan kembal. 
Oleh Dirut baru, BUMN Zombie itu 
diobati untuk disembuhkan. 

Lewat tangan dingin sang 
BUMN Zombie yang selama ini hidup 
dengan menghisap darah keuangan 
perusahaan, bisa bangkit lagi dengan 
darah dan semangat baru. 

Tulisan ini akan menceritakan 
beberapa sosok Dirut atau CEO 
BUMN yang bertindak seperti dokter 
(atau mungkin seperti dukun). 
Tulisan Ini memberikan apresiasi 
atas penyelamatan perusahaan yang 
sedang menunggu ajat. 

Saya lebih senang menyebut 
sang Dirut sebagai “Turn over 
business leoder', pernimpin bisnis 
yang bisa menyulap perusahaan 
dari rugi menjadi untung, From Zero 
to Hero","From Rags to Riches'. Dari 
zombie atau mayat hidup kembali 
menjadi manusia seutuhnya. 

Tum over business leader memiliki 
karakter yang tidak dimiliki oleh 
pemimpin bisnis kebanyakan. Karakter 
tama dia adalah pernimpin yang risk 
taker, pemimpin yang berani mengambil 
resiko.la rela meninggalkan"comfort 
zones' kemewahan dan kenyamanan 
yang dinikmati selama ini untuk sebuah 


tantangan baru yang orang kebanyakan 
enggan untuk mengambil sesuatu 

yang lebin buruk dari yang dia nikmati 
selama ini. 

Pemimpin bisnis "risk taker'akan 
memilih apa yang disebut Robert 
Frost, sastrawan Amerika Serikat, 
sebagai "The one less traveled by7 atau 
Jalan yang orang-orang tidak mau 
melewatinya. Tapi justeru jalan itulah 
yang membuat perbedaannya. 

Berikut ini sebait puisi Frost yang 
empat kali mendapat penghargaan 
Pulitzer atas karya sastranya. 


Two roods diverged In a wood, 
(and | - took the one less traveled by, 
And that has made oil the difference. 


Untuk pemimpin bisnis risk taker, 
saya ingin menceritakan sosok 
(Otong lip. Namanya sih biasa, nama 
kebanyakan orang Sunda, tapi 

apa yang dia lakukan luar biasa. 
Perjatananan karier profesionalnya 
juga extro-ordinary Pernah malang 
melintang sebagai Direktur Utama 
(an Komisaris Utama anak-anak 
perusahaan Telkom Indonesia. 

Pada saat menikmati 
kenyamanan sebagai Direktur 
Utama PT. Multimedia Nusantara 
(Telkommetra) tahun 2019, Otong 
diminta untuk membenahi PT Industi 
Telekomunikasi Indonesia (INTI) 
yang ketika itu megap-megap. 

Kondisi awal keuangan 
sebelum Otong masuk betul- 
betul hancur-hancuran. PT INTI 
menghadapi kesulitan keuangan 
sejak Juli 2019 dan berdampak 
pada ketidakmampuan perusahaan 
membayarkan gaji selama 7 bulan. 

Kondisi keuangan INTI saat itu 
sangat berat Tercatat hutang bank 
sekitar Rp900 miliar EBITDA negatif 
Rp378 miliar Net income negatif Rp SOO 
(miliar Ekuitas negatif 280 miliar 


. 


27. 


Oleh: 
Akhmad Kusaeni 
Pemimpin Redaksi 

BUMN TRAS 


Kondisi bisnis juga ambyar. Banyak: 
proyek mangkrak. Modal kerja tidak 
ada. Hutang kepada vendor dan 
supplier tak terbayar dan sebagian 
ari mereka melakukan somasi ke 
perusahaan. Hutang unsustain sekitar 
9054 dari total hutang sebesar Rp 16 
triliun. Kepepercaan pelanggan rendah, 

Yang lebih memilukan ada di 
masalah SDM dan Legal. Karyawan 
sudah tidak gajian selama 7 bulan, 
Perusahaan dibebani hutang kepada 
karyawan berupa gaj,luran Dana 
Pensiun dan BPIS Kesehatan, Banyak 
(masalah hukum dan perusahaan 
bertubi-tubi diberi somasi. 

Serikat Pekerja PT INTI atau 
Sejati ramai berunjuk rasa. Sejati 
mendesak Kementerian BUMN 
"melakukan restrukturisasi sebagai 
upaya penyelamatan dan penyehatan 
perseroan yang didirikan sejak 30 
Desember 1974 ini. Kondisi tersebut 
membuat Menteri BUMN Erick Thohir 
merombak Direksi PT INTI. 

Erick Thohir kemudian menunjuk 
(Otong lip sebagai Dirut baru. Ia 
dianggap bisa melakukan transformasi 
perusahaan. Otong tidak menolak 
meskipun penyelamatan PT INTI 
bukan sesuatu hal yang mudah. 

“Saya suka tantangan, ya saya siap 
melaksanakan tugas” kata Otong.« 


BUMNTRACK | 3 


PELOPOR PEMBELAJARAN JARAK JAUH, 
UT SIAP TERAPKAN EKOSISTEM 
PENDIDIKAN DIGITAL 


Universitas Terbuka (UT) merupakan yang pertama dan satu- 
satunya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di tanah air yang 
mengimplementasikan online pedagogy dalam sistem Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ). Untuk meningkatkan daya saing, UT berbenah 
menuju PTNBH dan DLE. 


ersaingan antar- 
perguruan tinggi semakin 
ketat. Saat ini, Perguruan 
Tinggi Negeri favorit 
masih banyak diburu oleh para 
lulusan SMA. Namun, program 
pendidikan serta fasilitas menarik 
yang ditawarkan oleh Perguruan 
Tinggi Swasta tak Kalah diminati 
kaum mileniaL 
Di antara maraknya alternatif 
pilihan kampus, keberadaan 
Universitas Terbuka (UT) tak bisa 
lagi dipandang sebelah mata. 
UT yang kini menginjak usia 38 


M1 MUMEMAKK | Maseraamau 


tahun turut meramaikan kancah 
persaingan antar-perguruan tinggi 
di tanah air, dengan berbagai nilai 
tambah yang dimiliki 

Diperkuat oleh keberadaan cabang 
di 515 Kabupaten Kota di Indonesia, 
(UT menjadi pioner PI), terutama saat 
ppandemi covid-19 mulai menyeruak 
di muka bumi Salah satu keunggulan 
yang dimiliki UT adalah sistem 
perkuliahan yang fleksibel,dimana 
mahasiswa tidak perlu datang tatap 
(muka di kampus, melainkan bisa 
berada di daerahnya masing-masing, 
sambil tetap bekerja atau beraktivitas 


Dengan mengusung konsep 
Pembelajaran Jarak Jauh (PI), siapa 
pun bisa bergabung dengan UT, 
sekatipun mereka yang tinggal di 
pedalaman atau daerah 3T (terdepan, 
terpencil, dan tertinggal) 

Keunggulan lainnya adalah 
biaya kuliah yang relatif terjangkau, 
UT mematok harga Satuan Kredit 
Semester (SKS) sebesar Rp35 ribu 
hingga Rp65 ribu (khusus mata kuliah 
dengan praktik) Bagi mahasiswa non 
sistem paket semester (non-sipas) 
juga diberikan kebebasan untuk 
menentukan jumlah SKS sesuai 


kesanggupannya, tanpa dibatasi 
tenggat waktu kelulusan. 

"UT dirancang untuk 
memfasilitasi mereka yang 
memiliki hambatan ekonomis, 
geografis, dan kapasitas akademis. 
UT memungkinkan mereka untuk 
tetap tinggal bersama keluarganya, 
dan dengan saat bersamaan bisa 
meraih gelar S1 atau S2 atau 
doktor.Jadi bukan mereka yang 
datang ke kampus, melainkan UT 
yang mengetuk pintu-pintu rumah 
mereka, ujar Rektor UT, Prof. Ojat 
Darojat, MBus, Ph.D. 

Untuk mendukung pembelajaran, 
UT menyiapkan materi perkuliahan 
yang bisa diakses selama 24 jam 
secara online. Bahan ajar fisik 
yang dikirimkan oleh UT juga 
mengandung setfcontained serta self 
Instructioned, sehingga mahasiswa 
bisa memahami seluruh proses 
perkuliahan tanpa kehadiran 
pengajar tatap muka. 

Meski begitu, sebagian besar 
masyarakat masih menganggap 
bahwa konsep pendidikan jarak 
jauh belum menjadi pilihan utama. 
Menurut Ojat, hal ini terkait di 
budaya negara berkembang yang 
lebih bangga jika berkuliah di 
perguruan tinggi konvensional 
dengan proses pembelajaran tatap 
muka. Belum memahami sistem 
pembelajaran jarak jauh, yaitu 
belajar secara online learning yang 
menerapkan secara penuh prinsip 
online pedagogy. 

"Persepsi masyarakat terhadap 
pendidikan jarak jauh masih 
dianggap kelas dua. Namun seiring 
dengan kemajuan teknologi dan 
meningkatnya literasi, saya optimis 
pola pembelajaran jarak jauh (PL) 
akan menjadi tren pendidikan masa 
“depan” kata Ojat seraya menekankan 
bahwa UT bukan hanya disediakan 
bagi guru dan karyawan, namun juga 
terbuka bagi para Jresh graduate 
lulusan SMA, SMK, dan setara, 


HIKMAH PANDEMI 
Optimisme yang diyakini sang rektor 
kian nampak. Pembelajaran secara 
daring yang mulai mengemuka sejak 
dunia dilanda panderni Covid-19 
mendorong Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
meminta UT agar berkontribusi lebih 
besar untuk menekan leaming loss 
akibat PII yang dikhawatirkan kurang 
mampu mencapai leaming object 
.moterial."Pandemi Covid membawa 
berkah tersendiri bagi kami kata Ojat. 
Kontribusi UT diwujudkan dengan 
menyediakan sumber pembelajaran 
terbuka-Universitas Terbuka 
(SUAKA-UT) yang merupakan 


Open Educational Resources (OER). 
Yaitu salah satu layanan UT dalam 
menyediakan materi pembelajaran 
berkualitas yang dapat diakses 
secara gratis oleh masyarakat luas, 
baik oleh semua mahasiswa dan 
dosen di seluruh Indonesia, sehingga 
dapat mendorong terbentuknya. 
masyarakat belajar di Indonesia, 

Selain itu,UT juga membantu 
menyediakan platform Leoming 
Management System (LMS) bagi PTN 
dan PTS yang belum mempunyai 
sarana tersebut, sehingga mereka 
bisa melakukan proses download 
dan upload tugas dan materi 
perkuliahan, 


Persepsi masyarakat terhadap 
pendidikan jarak jauh masih 
dianggap kelas dua. Namun seiring 
dengan kemajuan teknologi dan 
meningkatnya literasi, saya optimis 
pola pendidikan jarak jauh akan 
menjadi tren pendidikan masa depan. 


Bum mucK | 5 


UT juga banyak diminta 
bekerjasama dengan perguruan 
tinggi lainnya untuk membantu 
merancang grand design bagi 
pengembangan zhe architecture of 
online tearning. Termasuk berbagai 
Layanan synchronous interaction 
(realtime seperti zoom meeting/ 
microsoft team, google meet), 
synehronous interaction (tidak 
realtime, misalnya canvas dan Lain- 
lain). Juga tayanan jarak jauh yang 
tidak terbatas dalam online learning 
saja, melainkan media pembelajaran 
terekam, mulai dari siaran radio, 
televisi,atau yang tertulis melalui 
modul atau majalah dan surat kabar. 

Saat ini, ada sekitar 1.350- 
an bahan ajar perkuliahan yang 
disiapkan UT dalam bentuk digital, 
yang diberikan secara terbuka 
bagi para dosen dan mahasiswa 
di seluruh perguruan tinggi d 
Indonesia, Dengan membuka akses 
tersebut, UT menjadi garda terdepan 
dalam membantu kampus lainnya 
agar dapat melaksanakan PI secara 
tepat dan efektif. 

"Banyak dosen belajar ke UT 
mengenai bahan ajar jarak jauh 
sekaligus memotivasi mahasiswa 
walau terpisah jarak. Banyak juga 
di antara mereka yang datang lagi 
agar memiliki pemahaman mengenai 
online pedagogy (teknik mengajar 


8. 


Bumn maace 


BEE LAPORAN KHUSUS 


Di Indonesia sekarang baru ada 16 
perguruan tinggi yang menyandang 
status PTNBH. Posisi UT dalam 

2-3 bulan mendatang diharapkan 
menjadi PTNBH karena saat ini 
sudah dalam tahap harmonisasi. 


secara online) yang tidak pernah 
mereka kuasai sebelumnya, serta 
bagaimana cara menyelenggarakan 
ujian ontiner jelas Ojat. 

UT juga acapkali bekerja sama 
dengan perguruan tinggi dari luar 
negeri untuk melakukan transfer 
knowledge, karena UT sudah 
dilengkapi dengan internal guality 
assurance system yang sangat 
mumpuni. Hal ini tak lepas dari 
benchmark UT yang mengacu pada 
United Kingdom Open University 
(UKOU) di United Kingdom yang juga 
sebagai landmark PI. 


Saat ini, jumlah mahasiswa UT 
tercatat sebanyak 350 ribu orang. 
Guna meningkatkan kualitas, UT 
berusaha untuk naik kelas dari status 
Yang saat ini Perguruan Tinggi Negeri 
Badan Layanan Umum (PTN-BLU) 


menjadi Perguruan Tinggi Negeri 
Berbadan Hukum (PTN-BH), 

Hal ini dilakukan agar UT 
mempunyai otonomi yang lebih 
luas di bidang akademik, rekrutmen 
dan pengelotaan sumber daya 
manusia, serta tata kelola perguruan 
tinggi yang lebih mandiri. Dengan 
begitu, UT akan lebih lincah dalam 
merespon setiap perubahan yang 
terjadi di masyarakat. 

“Di Indonesia sekarang baru ada 16 
perguruan tinggi yang menyandang 
status PTN-BH. Posisi UT dalam 2-5 
bulan mendatang diharapkan menjadi 
PPTN-BH karena saat in sudah dalam 
tahap harmonisasi tutur Ojat dengan 
nada optimis. 

UT juga harus bertransformasi 
menuju Digital Learning Ecosystem 
(DLE) atau Digital Enterprise 
“Architecture. Sejak beroperasi hingga 
saat ini, sub unit UT sudah dilengkapi 
“dengan perangkat teknologi serta 


aplikasi untuk aktivitas terkait 
registrasi, perkuliahan, juga sebagai 
supporting activities management 
Internol. Fasilitas tersebut, kata Ojat, 
akan disempumakan demi mencapai 
"ansformasi UT menuju DLE. 

"Sebelumnya, ujian online hanya 
diselenggarakan di kantor-kantor 
cabang UT. Namun sistem ujian 
diganti dengan anline proctoring 
yang berbasis web dengan fasilitas 
deteksi wajah, mimik muka, dan suara 
untuk mengantisipasi kecurangan 
dalam ujian? terang Ojat 


PERKUAT 
DAYA SAING 
Persaingan ketat dunia pendidikan 
yang mengusung konsep PJI saat ini 
mulai terjadi menuju perfect market 
competition. Tantangan tersebut 
membuat UT terus memperbaiki diri 
agar tidak kalah bersaing dengan 
PTN dan PTS. UT berfokus pada 
empat aspek marketing mix, yaitu 
product, price, place, dan promotion. 
Berkaitan dengan product, UT 
merencanakan program studi 
baru yang dibutuhkan masyarakat 
dengan keunggulan kompetensi. 
Kurikulum ,dibuat Neksibel secara 
(micro leaming dan micro credentiots, 
sehingga mahasiswa berkesempatan 
mendapatkan pendidikan 


berkelanjutan (eontinuing education) 
bagi pengembangan pribadi maupun 
profesi. Mahasiswa bisa mengumpulkan 
hasil paket kompetensi tersebut'dan 
dimungkinkan memperoleh sertifikat 
(dengan beban optimal 24 SKS, 

"Kami tengah menyiapkan 
program kompetensi tersebut. 
Misalnya, UT membuka program 
studi teknik industri. Ketika masuk, 
mahasiswa hanya ingin bisa ngelas 
“dengan las karbit, maka pada 
semester 1 hanya berisikan mata 
kuliah mengenai Las karbit.Jadi 
ketika mereka selesai semester 1 
an memutuskan tidak melanjutkan 
semester berikutnya, bisa saja. Lalu 
setelah bekerja 2 tahun mahasiswa 
tersebut ingin meningkatkan 
kompetensinya menggunakan las 
listrik, dia ambil paket micro learning 
berikutnya, bisa jelas Ojat 

Kedua, terkait price (harga). UT 
mengemas Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) dengan sistem paket seharga 
Rp1.300.000 untuk 35 SKS dan non 
paket Rp 75.000 per SKS. Hal ini 
disesuaikan dengan kemampuan 
ekonomi mahasiswa 

Ketiga, place berkaitan dengan 
pendistribusian produk UT ke 
masyarakat Produk program studi 
harus disesuaikan dengan potensi 
pasar dan segmen pasar yang layak. 
Contoh, penempatan kantor cabang UT 
harus menarik minat calon mahasiswa 


Terakhir, promotionat mix, yaitu 
kegiatan-kegiatan promosi dan 
publikasi yang sangat penting 
untuk mengenalkan wajah UT ke 
masyarakat luas 

Tertepas dari strategi marketing 
imix yang dijatani, kualitas SDM 
UT juga sangat diperhatikan 
ntuk meningkatkan kompetensi 
sesual perkembangan zaman dan 
adaptasi dengan teknologi terbaru. 
Peningkatan ini dilakukan dengan 
kegiatan pendidikan dan pelatihan 
yang berada di bawah tanggung 
jawab Unit Pelaksana Teknis 
Pengembangan Profesi (UPTPP) UT. 

Selain itu, UT belum lama ini juga 
melakukan perekrutan tenaga kerja 
baru non PNS untuk mendukung non 
operasional UT.Di samping terus 
mengembangkan bahan ajar dengan 
mencari content expert terbaik hingga 
berencana untuk melibatkan dosen dari 
luar negeri dengan reputasi mumpuni. 


| umumuck | 7 


MEN PROFIL 


SUKSES BERKAT 
DOA ORANGTUA 


Kehidupan sederhana membentuknya menjadi 
pribadi yang tangguh. Ia percaya, sukses yang ia 
raih bukan semata-mata hasil usahanya sendiri, 
melainkan terselip doa dan ikhtiar dari orang 
terdekat, terutama orangtua. 


Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D. 


Uasana kampus yang terletak di 
(Pamulang, Tangerang Selatan itu 
begitu teduh. Papohonan rimbun 
memenuhi sekitar area Taman Kuliner 

“dengan eksterior yang tertata rapi dan bersih. 

Suasananya cozy juga kekinian. Berbisik semilir 

angin, perbincangan kari dengan Sang Rektor 

mengalir ditemani secangkir kopi. 

Berawal dari sebuah desa kecil di pelosok 
Jawa Barat, tepatnya di Desa Bojongloa yang 
terletak di kaki Gunung Tampomas, Kabupaten 
Sumedang, lahir sosok akademisi muda yang 
membawa perubahan besar terhadap dunia 
pendidikan tanah air. Adalah Prof. Ojat Darojat, 
M.Bus,, Ph.D., Rektor Universtiras Terbuka (UT) 
yang berhasil mengukir mimpinya dari sebuah 
desa kecil ke kota perantauan. 

Ojat Lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya 
adalah seorang kuli kayu di Jakarta, sementara 
Ibunya berprofesi sebagai buruh tani di 
kampung. Masa kecil Ojat dilewati dengan penuh 
tantangan. Jangankan berpikir untuk kuliah, 
lulusan sekolah dasar saja masih jarang. "Sebagai 
seorang anak yang dilahirkan di tengah keluarga 
sederhana, kehidupan saya banyak ditempa 
keprihatinan. Mau sekolah saja susah, lulusan SD 
masih jarang, apalagi kalau sampai ke perguruan 
tinggi" ujarnya memulai cerita. 


| UMM MASK | Ma ME MAMNYMURET m2 


Meski penuh keterbatasan, Ojat teguh 
memegang prinsip-prinsip kehidupan yang 
ditularkan oleh Sang Ibu. Pesan yang paling Ia 
ingat adalah untuk berbuat santun dan hormat 
kepada orang lain. Ia juga diajarkan untuk 
selalu bersemangat membantu sesama, dan 
senantiasa menjaga kejujuran dan kepercayaan 
yang diberikan, 

Layaknya anak sebayanya di kampung, Ojat 
banyak beraktivitas di luar rumah. Ia sering 
mencari belut bersama kawan-kawannya. Pada 
Sore hari,ia membantu Ibunya di sawah atau 
kebun. Sementara tiap hari Minggu,tugasnya 
adalah mencari kayu bakar di lereng gunung, 
yang akan digunakan Ibunya untuk menanak, 
asi.“Adik saya masih kecil, sedangkan kakak 
saya perempuan.Jadi saya yang banyak berperan 
membantu Ibur ujar anak kedua dari tiga 
bersaudara itu. 

“Sang Ibu juga mengajarkannya berniaga sejak 
dini. Ojat kecil berkeliling kampung berjualan 
es krim,kue, hingga buah-buahan. Hasil dari 
berdagang ini digunakannya untuk membantu 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

Kegigihannya berbuah manis. Di masa-masa 
sekolah, ia kerap terpilih menjadi bintang kelas 
ataupun siswa teladan. Bahkan saat SMA, Ojat 
dipercaya menjadi asisten guru untuk mengajar. 


MEN PROFIL 


la pun semakin mantap untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. Terlebih, didorong oleh 
penyesalan masa lalu sang ayah."Dulu ayah saya menolak 
melanjutkan sekolah, padahal kakek saya mau membiayai 
Berangkat dari penyelasan itu,ayah saya bertekad anak 
saya harus sekolah" katanya, supaya jangan seperti ayah 
dulur ungkap Ojat meniru perkataan sang ayah. 

la pun diterima kutiah di IKIP Bandung pada 1985, 
yang kini dikenal dengan nama Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI). Merantau dengan segala keterbatasan, 
Ojat mendapat beasiswa Supersemar selama tiga tahun. 
Tahun 1990 ja lulus dan meraih gelar Sarjana Pendidikan 
Dunia Usaha dengan nilai sangat memuaskan. 

Prestasi akademik yang gemilang membuatnya 
kembali memperoleh beasiswa dari Bank Dunia. Kali ini, 
studi Diploma IV dan Magister di La Trobe University, 
'Australia, dan Doktoral di Curriculum Theory and 
Implementation dari Simon Fraser University, Kanada, 
Kedua pendidikan pascasarjana tersebut diselesaikannya 
dengan hasil yang sangat memuaskan. 


REKTOR DUA PERIODE 
Awal karlernya, pria kelahiran 26 Oktober 1966 ini tidak 
langsung bekerja di UT. Sebelum diwisuda pada tahun 


10 | BUMMIMACK | pesetaanaaser 


1990, dia sempat bekerja di perusahaan swasta selama 
kurang dari satu tahun. Ia memutuskan pindah karena 
merasa beban waktu kerja yang di luar batas, meski ia 
sangat disayang oleh atasannya. Ojat pun meninggalkan 
perusahaan tersebut dan beralih ke dunia pendidikan, 
sesuai keinginnnya dahulu. 

Pengabdiannya di UT dimulai sejak tahun 1991 hingga 
sekarang. Ojat dilantik sebagai Rektor UT pada pada 26 luli 
2017 untuk periode pertama,dan kembali didaulat dalam 
pemilihan rektor tahun 2021. Di kampus ini pula,Ojat 
diangkat menjadi guru besar atau profesor pada tahun 2016, 

Banyak hal menyenangkan ketika ia berkecimpung di 
dunia pendidikan, khususnya menjadi pucuk pimpinan di 
UUT-“Apalagi saat berkomunikasi dengan para mahasiswa 
yang ada di daerah pelosok, katanya tersenyum. 

Tantangan yang dihadapi, adalah menyiasati 
pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat, hingga 
mereka yang tinggal di pelosok Ia juga tertantang 
untuk dapat meningkatkan literasi teknologi, agar para 
mahasiswa mampu memanfaatkan pelajaran di dunia 
digital menuju sistem pembelajaran modern jarak jauh. 

Melihat tantangan itu, Ojat Lantas menetapkan tiga 
program stratagi. Pertama, workshop keterampilan belajar 
Jarak jauh. Kedua, assigment workshop ,berupa tuntunan 
untuk mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Ketiga, 
memberikan exam clinic saat mendekati ujian. Berbagai 
program disusun agar para mahasiswa menerima 
informasi yang baik dan detail, sehingga tidak berbuat 
curang saat mengikuti ujian 

Dengan strategi ini, kata Ojat, jumlah mahasiswa 
UT terus naik Dari awal 2017 tercatat 250 ribu orang, 
kini mencapai 350 ribu siswa. Tentunya, ke depan akan 
dibidik lebih banyak lagi 

“Kalau Kita ingin sukses, maka dahulukan 
kepentingan mahasiswa, karena mereka adalah titik 
tumpu dari berbagai kebijakan kampus, mereka adalah 
klien utama kita” ujarnya. 


KEPEMIMPINAN HUMANIS 

'Harumnya prestasi UT tak lepas dari teladan 

sang pemimpin. Gaya kepernimpinan Ojat yang 
mengedepankan prinsip kolektif kolegial, membuatnya 
lebih mudah untuk berkolaborasi dan meniadakan 
mentalitas silo di tengah gap antar generasi.Saya sadar 
(masih sangat muda, sementara banyak rekan yang sudah 
sangat senior dan usianya jauh di atas saya.ladi, saya 
selalu mengajak mereka berdiskusi saat akan mengambil 
keputusan? ungkap Ojat. 

Di sisi lain,ia juga membangun gaya kepemimpinan 
'humanis Tidak dengan cara-cara otoriter atau memerintah 
(dengan kekuasaan ane man show,melainkan dengan 
mengerahkan seluruh sumber daya di kampus untuk 


bersama-sama mewujudkan visi misi UT” Dengan 
pendekatan ini, kami harapkan ternan-teman akan secara 
tulus bekerja dan bergerak bersama! ungkap Ojat yang juga 
menjabat sebagai President of the Asian Association of Open 
University (AAOU), Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh se-Asia. 

Karakter humanis nan hangat ini terekam pula dalam 
keseharian Ojat di lingkungan kampus. Di mana ia tak 
hanya bergaul dengan para petinggi, namun juga dekat 
dengan security ataupun tukang kebun. Ojat yang rutin 
berolahraga tenis seminggu tiga kali ini tak sungkan 
menyapa terlebih dahulu ketika berpapasan dengan 
para staf di lapangan. 

Pria yang mengidolakan sekaligus meneladani 
Nabi Muhammad SAW ini senantiasa berpegang teguh 
pada Hadist Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang 
berbunyi "Keutamaan orang yang berilmu dibanding 
dengan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purn 
seluruh bintang-bintang. 

Hadist ini memotivasinya agar 
belajar dan menuntut ilmu untuk menuntun 
kehidupannya. 


us bersemangat 


DOA ORANGTUA 

Ojat percaya bahwa keberhasilan yang ia raih tidak 
lepas dari doa dan dukungan orang-orang terdekat, 
terutama kedua orangtuanya."Kesuksesan saya bu 
semata-mata hasil usaha saya sendiri, melainkan doa 
dan Ikhtiar dari orang terdekat, terutama bapak dan 


emak di kampung yang selalu setia mendoakan saya di 
setiap alatnya ungkap Ojat berkaca-kaca. 
Baktinya kepada orangtua begitu besar. Selain 
remuliakan dengan kata-kata, Ojat ju 
kerap menunjukkan baktinya lewat 
perilaku. Contoh, saat ia bergulat 
dalam proses pemilihan Rektor UT. 
Saat itu Ojat betul-betul berjibaku 
mencalonkan diri tanpa embel-embel 
memiliki kenalan "orang dalam” 
ataupun kandidat Kementerian. 

"Jimat saya hanya kedua orangtua 
Saya datang ke kampung, minta doa 
mereka dan saya basuh kedua kakinya 
Setetah itu hati saya merasa tapang 
sekali,apapun hasilnya, saya percaya 
Itu adalah keputusan terbaik yang Allah 
berikan, sebab kita sudah maksimal 
berdoa dan ikhtiar" ujarnya dengan 
penuh keyakinan. 

Selain doa kedua orangtua,ia 
merasa bersyukur atas dukungan 
tulus yang senantiasa diberikan 
oleh istri dan kedua anaknya, 


lewat doa-doa yang dipanjatkan 
Setelah memantapkan diri di periode kedua 

menjadi Rektor UT, Ojat mengukir legacy yang kelak 
akan ia wariskan bagi tempatnya mengabdi.la ingin 
mengantarkan UT menjadi Perguruan Tinggi Negeri 
Berbadan Hukum (PTN-BH), sehingga UT yang baru 
berusia 37 tahun ini bisa mengungguli perguruan tinggi 
lainnya di tanah air yang sudah lebih dulu berdiri 

Selanjutnya, ia berharap agar UT semakin dikenal dan 
dicintai oleh masyarakat maupun komunitas perguruan 
tinggi. Tolak ukurnya adalah jumlah mahasiswa yang 
senantiasa bertambah dari tahun ke tahun, 

Dalam pengabdiannya, Ojat bertekad untuk 
menjalani amanah dengan sebaik-baiknya sebagai 
bagian yang harus ia 
pertanggungjawabkan 
di akhirat kelak 
dah-mudahan 
menjadi bekal 
pengabdian 
dan catatan 
kebaikan yang 
diterima Allah? 


pungkasnya.» 


MENGUKUR TATA KELOLA 


DAN KESEIMBANGAN BISNIS 


Anugerah BUMI Ht epemimpinan CEO 
erlanjutan kinerja 
ng komi ifdan 

iendemi 


UMN Track didi ajemen 
kembali me BUMN 
ebagai bentuk apresiasi kepada para ( 


dan perusahaan BUMN yang telah berkip 


menunjukkan kinerja terbaik, Apresiasi Ini diberikan 
kepada para BUMN yang lewati m4 


(masa sulit di era disrupsi sekaligus gigih berjibak 
menghadapi pandemi. 

MN 20: 
ke-11 mengambil terna “T 
BUMN Membangun Ke 


Anugerah 


eimbangan Bisnis" Kegiat 
ni menjadi salah satu indikator pembukti 


terkalt kemampuan para BUMN dala: 
keseimbangan tata kelola perusahaan 


keseimbangan bisnis, dengan tetap me 


tanggung jawab sosial perusa 
Di sisi lain, Anugerah BUMN 20 
kepemimpinan CEO BUMN yang m 


kinerja korporasi 


inengi 


yang kompetitif dan berdaya sai menjadi 


Rangi 


p kedua berupa 
u,sebanyak 39 Direkt 
an BUMN berkesemp: 


-O terbaik 


alan proses penjurian terdiri dari tiga tahap 


Tahap pertama, penilaian terhadap dokumen/data 


pendukung dan penilaian dari kuesioner 


diisi serta. Tahap kedua, sesi 


ari berbagai bidang usa 
trateg 


pada seleksi tahap sat 
ketiga, merupakan presentasi 


olos seleksi penilaian korpor 


“Sebagaimana ajang Anugerah BUMN sebelumnya, 
BUMN Track senantiasa konsisten menjaga marwah 
ajang Ini agar tetap objektif.independen dan 
berintegritas. Karananya, kompetensi, kapabilitas dan 
kredibilitas Dewan Juri sangat diutamakan. 

Mereka terdiri atas para pakar manajemen, Tata 
Kelola Perusahaan (GCG), finansial, komunikasi dan 
kepemimpinan dengan reputasi yang sangat memadai, 
Komposisi dewan juri terdiri dari akademisi, peneliti, 
praktisi bisnis dan praktisi media 

Tahun ini, terdapat Lima kategori korporasi yang 
dinilai, yakni Strategi Tumbuh dan Bertahan, Transformasi 
Organisasi, Pengembangan Talenta Unggut, Inovasi Bisnis 
dan Teknologi, serta Tata Kelota Perusahaan GCG, 

Adapun pemilihan CEO terbaik terbagi atas empat 
kategori, yaitu Strategic Orientation, Change Leadership 
Driving Execution dan Talent Development. 


MENJAGA KESEIMBANGAN BISNIS 
Sejak awal berdiri, BUMN diakui sebagai lokomotif 
pergerakan ekonomi Indonesia. Di era Menteri BUMN 
Erick Thohir, BUMN menjalani lima program prioritas 
dengan orientasi memperkuat tata kelola perusahaan 
dan melakukan transformasi, 

Prioritas pertama, peningkatan nilai ekonomi dan 
sosial. Melalui prioritas ini, Menteri BUMN Erick Thohir 
mendorong BUMN agar dapat mencapai keseimbangan 
antara pelaksanaan bisnis dengan tanggung jawab 
sosial Kementerian BUMN juga akan membuat maping 
untuk memetakan BUMN yang harus berorientasi bisnis, 
sedangkan sisanya difokuskan untuk memberikan 
dampak sosial bagi masyarakat dengan menjalankan 
proyek penugasan pemerintah (public service obligatior), 

Prioritas kedua, membangun inovasi model bisnis. 
Dalam hal ini BUMN dipacu agar berani melakukan 
perubahan ekosistem bisnis melakukan kolaborasi serta 


partnership. Prioritas ketiga, mengedepankan 
kepemimpinan teknologi. Di tengah era 
disrupsi digitaliasi BUMN diharapkan bisa 
membuat terobosan dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi 

Prioritas keempat, mengoptimalkan tata 
kelola korporasi yang baik atau good corporate 
govermmance (GCG) untuk menjaga BUMN dari 
berbagai penyelewengan. Sedangkan prioritas 
kelima adalah pengembangan talenta untuk 
mengoptimalisasi sumber daya manusia yang 
ada di BUMN. 

Katangguhan BUMN juga teruji dari peran 
dan fungsinya menjalankan roda bisnis. Sebagai 
korporasi, BUMN dituntut menghasilkan profit 
sehingga dapat berkontribusi dalam bentuk 
dividen kepada Negara. Namun di sisi lain, BUMN harus 
menjalani fungsi public service obligatian (PSO) dengan 
menjalankan berbagai proyek penugasan pemerintah 
tanpa mengutamakan profit. 

Dengan adanya pandermi Covid-19,tuntutan BUMN klan 
kompleks Perusahaan pelat merah ini didorong agar tetap 
survive menggerakkan roda bisnis seraya berperan penuh 
mendukung pencegahan Covid-19, Dengan kata Lain, BUMN 
era kini dituntut efisien dan memilik organisasi yang agile 
sehingga memiliki kemampuan untuk merespons dan 
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, 

Itulah mengapa, Anugerah BUMN 2022 dipercaya 
menjadi salah satu indikator pembuktian kemampuan 
BUMN dalam membangun tata kelola demi meraih 
keseimbangan bisnis, khususnya di era transisi endermi, 

“BUMN sudah mulai memiliki shifting paradigma, 
tidak lagi memandang bisnis sebagai monopoli tetapi 
sudah masuk ke ranah komersial, sehingga meraih 
pertumbuhan yang tinggi ungkap Tanri Abeng. 

Anugerah BUMN 2022 merupakan kesempatan 
terbaik bagi BUMN dan para CEO BUMN memperlihatkan 
ide-ide kreatif dan inovatif dalam menjaga. 
keberlangsungan usaha di era transisi endemi. Termasuk, 
memotret keseimbangan bisnis, efisiensi dan digitalisasi 
yang dilakukan BUMN dalam membangun bisnis yang 
berkelanjutan di tengah badai ketidakpastian.e 


MMETAMANYUASET 2022 | BUMNTRACK | 13 


aa — LL. 


Dr Tanri Abeng, MBA 
Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2022, Menteri BUMN Pertarna 


(GG ini xdaan penjurian Anugerah BUMN tatun ke 12. Saya amati dar tahun 
ke tahun, kualitas BUMN maupun CEO terpilih makin meningkat. Ternyata 
imemang ada kolerasi positif antara kapasitas CEO dengan kinerja perusahaan, 
Yang kita nilai tidak hanya dari perspektif keuangan, tapi kita juga menilai 
bagaimana para CEO ini melakukan langkah-langkah transformasi dan 
pengembangan usaha di tengah tahun yang sullL Kari bisa menyimpulkan, 
bahwa BUMN ini resilence.rereka mampu memberikan prestasi terbaiknya, 
an trtu tdk erpas dar kapasitas paca CEO. 9 9) 


Dr Imam Supriadi, M.M 
Dosen dan Peneliti Universitas Pertahanan 
(CG saya metiharbatwa BuMN-BUMN Ini bisa tumbuh berkembang, dan mereka 
mampu melakukan transformasi di tengah pandemi. Saya pun kagum atas 
inovasi-inovasi bisnis yang ditunjukan oleh para CEO dan perusahaan, 
khususnya di masa pandemi, yang mana tidak semua perusahaan mampu 
melakukan Itu. Ini menjadi salah satu nilai yang sangat luar biasa bagi BUMN 

ke depan, mengingat landscape bisnis turut berubah. 4) 9) 


Dr Firsan Nova 
CEO Nexus Risk Mitigation & Strategic Communication 


(GG pengataman menjuri sangat menarik karena ternyata pandemi memaksa 
BUMN untuk melakukan transformasi baik secara. culture, organisasi 
maupun bisiness process. Saya melihat spirit para CEO BUMN dalam 
menyiasati situasi yang tidak mudah, antara lain melakukan diversifikasi 
usaha, mencoba meraih mission Imposible yang tentunya relatif tak mudah, 
Dan saya menemukan kemiripan, bahwa masing-masing perusahaan 
berusaha bertahan hidup dan mengembangkan bisnisnya untuk meraih 
kinerja yang sangat baik di masa depan. Apresiasi saya setinggi- 
Ungginyanya bagi pra 12 menagennt BUMN. 9 9) 


Tulus Abadi 
«6 Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 


Terdapat dua catatan selama penjurian, yakni masa pandemi dan disruptif 
ekonomi yang semakin kuat. Saya melihat baik secara korporasi maupun dari sisi 
CEO BUMN, spirit unt uk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sangat 
luar biasa tinggi. Dari spirit inilah berimplikasi terhadap pertumbuhan bisnis 
perusahaan yang tetap konsisten meskipun dihantam krisis. Pandemi Covid-19 
atap der anon mbak merias BUMN senin di aga 


M1 BUMNTIACK | Me BE MMMNMUKET 22 


Aa — uu. 


Mas Achmad Daniri 
tua Umum Asosiasi Governance gementdan 
Complience (GRC) Indonesia 


Penerapan Govemance Risk Management Complience (GRO) secara terintegrasi terbukti 
mampu memberikan korelasi terhadap peningkatan kinerja perusahaan, 


Trend ke depan,GRC yang terintegrasi harus menjadi fokus bagi BUMN atau 
korporasi Iain di Indonesia pada umumnya. Sebab, ika govemansi korporat, manajemen 
siko dan kepatuhan dilakukan secara sendiri-sendiri atau sio, maka akan terjadi saling 
tumpang tindih sehingga akan menambah biaya menjadi tidak efisien, 

Core value AKHLAK yang diusung Kementerian BUMN harus diterjemahkan dan 
diburnikan disesuaikan dengan karakter dan bisnis proses masing-masing BUMN. Pola 
kerja dengan melibatkan peran aktif seluruh unsur manajemen merupakan kata kunci 
tebatasim unik merah peturbukanyangsanikan da) 


Lenita Tobing 
(GG... #onoaing Director & Partner Boston Consuting Group Indonesia 
'positivety suprising yang saya dapatkan dari berdiskusi dengan para BUMN dan 
CEO, Ada 3 hal utama. Pertama, saya surprise melihat peningkatan kinerja BUMN 
ditahun 2021, baik dari profit, ebitda, efisiensi maupun konsolidasi. Kedua, saya 
"melihat banyak BUMN yang berperan di area pionir yang betul-betul signifikan 
terhadap ketahanan Indonesia ke depan.Ketiga,peran BUMN di kancah global 
Yang tak kalah menarik dari ketiga point tersebut adalah, meningkatnya 
Jumlah pemimpin perempuan yang menjalani peran strategis di BUMN. Dengan 
performance tersebut, saya percaya BUMN kita akan semakin maju dan berperan 
ren tngete eror Stoner 9 9 


Ahmed Kurnia 
Pemimpin Umum BUMN Track 

(GG So ha yana menarik dari hasi penjurian bahwa para peserta yang tampiladalah 
BUMN yang tidak hanya bertahan dan tumbuh berkembang, tapi juga BUMN yang 
memiliki karakter inovasi dan transformasi. Untuk itu, leadership menjadi penting 
memainkan peran kunciyaitu pemimpin yang risk tker dan berani meninggalkan 
comfort zone. Selamat kepada pemenang, semoga tidak hanya bermanfaat bagi 
BUMN yang dipimpim, namun juga memberikan manfaat kepada bangsa. ) 9 


Freddy Tulung 
Komunikasi Kebijakan Publik 
(GG saya merasakan bet adanya peningkatan kuas engestip dari para CEO dan 
korporasi. Istilah saya, ada tiga tantangan disrupsi. Pertama disrupsi digital dimana 
segala profesi akan tergantikan dengan robotisasi dan otomatisasi. Kedua, disrupsi 
milennial, bagaimana sebuah korporasi harus menyesuaikan diri dengan gaya 
Inidup milenniis. Ketiga, disrupsi pandemi yang membuat pola bisnis berubah. 
Diajang Anugerah BUMN 2022. Kta bisa melihat kejelian korporasi dalam bergelut 
mengatasi distupsi sehingga bisa tetap eksis. Kita juga mengamati bagaimana peran 
an 


Dosendan Pegi 


PE MEMMOMAYMAAEN 2 | BUMNTMACK | 15 


MAAN cs sun 2022 NN 


alah satu strategi PT Wijaya Karya Bangunan 

Gedung (WEGE) agar bisa tumbuh dan 

bertahan dalam masa pandemi antara lain 

perolehan omzet kontrak baru serta proses 
penjualan pada saat beroperasi sehingga memberikan 
kontribusi laba kepada stakehotder. Sedangkan untuk 
jangka panjang, beberapa inovasi dan kesiapan 
engineering sudah disiapkan supaya nanti pada saat 
diperlukan langsung tancap gas, 

"WEGE sudah siap tumbuh dan berkembang, Hal ini 
bisa dilihat terkait rencana besar dari pemerintah untuk 
pelaksanaan ibu kota baru di Kalimantan. Ini menjadi 
jangka panjang yang kita siapkan” kata Direktur Utama 
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Nariman Prasetyo. 

Untuk transformasi perusahaan, WEGE yang 
bergerak di bidang building construction telah 
melakukan transformasi sejak tahun 2017 dan sudah 
melantai di bursa saham. Sedangkan Milestone 
di tahun 2023, WEGE bertransformasi menjadi 
perusahaan World Class space provider. 

“Kita menjadi perusahaan yang berkualitas tingkat 
internasional. Namun bisnis tetap di nasional dengan 
kualitas world class. Di tahun 2025 ini juga, WEGE 
harus open mind dengan kondisi saat ini yang dihadapi 
terutama masuk ke area Finance enginering. Pengalaman 
menunjukkan, siapa yang mempunyai cashflow yang kuat 
dan sehat, pasti akan bertahan pada saat terjadi gejolak 
bisnis" tegasnya. 

'WEGE juga memiliki strategi pengembangan talenta 
yang bertujuan mengembangkan SDM terutama dari 
Sinergy guality management. Selain itu, kapabilitas 
dilakukan percepatan sumber daya dengan peningkatan 
skill dan knowledge agar bisa memberikan berkontribusi 
dan hasil yang baik buat WEGE 


IL BUMETMAKK | Ne maraaNaN 


wi) 


NARIMAN 


STRATEGI 
MENUJU WORLD 
CLASS SPACE 
PROVIDER 


"WEGE baru berumur 12 tahun, namun dilihat dari 
performance 12 tahun ini bisa duduk bersama dengan 
senior yang sudah berusia 60 tahun. Hasil dari Human 
Capital ini memiliki insan WEGE yang memiliki tanggung 
jawab dan leader di masing-masing unit. Dengan 54 
Projek berjalan, 34 proyek diantaranya dipimpin oleh 
manager yang retatif masih anak muda, jadi bisa kita 
(push skill dan knowtedge" terangnya. 

Salah satu inovasi dan pemanfaatan teknologi 
mutakhir yaitu Industrialisasi Konstruksi Modular 
seperti RSPP Simprug, RS Pertamina Tanjung Duren 
hingga pembangunan gedung pit sistem modular di 
sirkuit Mandalika. Selain itu, WEGE juga mengapllkasian 
teknologi BIM pada 25 proyek WEGE, mulai dari Pelindo 
II ofice tower hingga Jakarta International stadion. WEGE 
juga menerapkan Precast Concrete Medical Building yaitu 
Inovasi PREFAB multi fungsi untuk low rise dan landed 
pada bangunan Gedung, 

Dalam melaksanakan penerapan tata kelola 
perusahaan, WEGE berpedoman pada peraturan 
perundangan yang berlaku, salah satunya Surat 
Keputusan Kementerian BUMN, Perusahaan 
berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola secara 
konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai-nilai 
Inti perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip 
keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat 
dipertanggungjawabkan, Selain itu, memastikan 
pengelotaan perusahaan dilakukan secara profesional, 
transparan dan efisien, 

Kunci keberhasilan yaitu pertumbuhan ekonomi 
dituntut harus tetap berlangsung sehingga pemulihan 
ekonomi bakal cepat terjadi. Kemudian didukung 
digitalisasi konstruksi dan industrialisasi konstruksi 
sehingga terjadi percepatan pembangunan,» 


DIREKTUR UTAN 
(ARSAL ISMAIL 


TRANSFORMASI 
MENGARAH 
ENERGI HIJAU 


T Bukit Asam Tbk atau PTBA mengelola dan 
mengembangkan bisnis perusahaan yang 
bergerak dalam energi fosil ke energi hijau. 
Implementasi good mining practice dan 

konsisten mengedepankan cost leadership dalam setiap 

keglatan operasional merupakan faktor yang penting 
dalam mendukung pencapaian kinerja PTBA, 

Direktur Utama PT Bukit AsamTbk,Arsal Ismail 
menjelaskan, hingga November 2021, PTBA mencatat 
berbagai peningkatan kinerja. Laba bersih 2021 mencapai 
Rp7 triliun, meningkat 338 persen (year an year 

Peningkatan juga terjadi pada penjualan, produksi, 
cast cost yang semua meningkat di atas 100 persen. 
Termasuk, stripping ratio mencapai 4,6 kali (yoy naik125 
persen). Agar mampu bertumbuh dan bertahan, PTBA 
mengembangkan komitmen Forum Climate Change 
Global sebagai kelanjutan Protocol Kyoto 1997, 

"Forum tersebut membahas mengenai transisi energi, 
portofolio manajemen berbasis Energi Baru Terbarukan 
(EBT), pembatasan penggunaan sumber daya, serta 
pembatasan dan penghentian pembiayaan energi 
berbasis fosil” jelas Arsal 

Berdasarkan Protocol Kyoto 1997 tersebut, 

(PTBA bertransformasi menjadi empat pilar sebagai 

strategi dasar yang merupakan peta jalan dalam 

mendukung visi perusahan: tumbuh secara sustain 
dan bertransformasi menjadi perusahaan energi 
berkelas dunia. Di mana PTBA berupaya mengelola 
dan mengembangkan bisnis perusahaan yang bergerak 
dalam energi fosil menuju energi hijau, 

Pilar satu adalah logistik, transportasi, dan operasi 
pertambangan. Target PTBA meningkatkan kapasitas 
angkutan batu bara dan pelabuhan baru menjadi 32 
juta ton pada tahun ini,dan 72 juta ton pada 2026 
Terkait operasi pertambangan, perusahaan yang 
beropersi di Muara Enim Sumatera Selatan ini berupaya 
memberikan satu hal terkait dengan base practice operasi 
pertambangan terbaik dengan memperhitungkan satu 
excellence pengoperasian pertambangan. 

Pilar kedua adalah bisnis energi yang tidak 
hanya berbasis batu bara, tetapi juga energi baru 


BUKITASA 


terbarukan. Bukit Asam mengarahkan bisnisnya ke 
Sektor pembangkit listrik yang ramah lingkungan. 

Di mana PTBA bekerjasama dengan Angkasa Pura 

I mengembangkan pembangkit listrik tenaga 

surya (PLIS) serta mendukung program eco-airport. 
Bukit Asam sedang mengembangkan PLTS area 
pascatambang Ombilin di Sumatera Barat dengan 
kapasitas 200 megawatt, PLTS pascatambang Tanjung 
Enim di Sumatera Selatan kapasitas 200 megawatt, dan 
PLTS area pascatambang Bantuas di Kalimantan Timur 

Pilar ketiga, sesuai Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RIP), Bukit Asam mengarah pada bisnis 
kimia dan dedukatif, seperti produk Dimetil Eter 
(OME) dari batubara yang berfungsi sebaga Isubstitusi 
elpiji, mengurangi ketergantungan impor elpiji,dan 
meningkatkan ketahanan energi nasional berbasis 
sumber energil okal 

Adapun pilar ke empat adalah manajemen karbon. 
Saat ini, rasio elektrifikasi energi hijau di Bukit Asam 
mencapai 25 persen, revegetasi sebanyak 1,39 juta 
pohon, dan reklamasi area pascatambang seluas 2.119 
hektare. PTBA berupaya bisa mengelola manajemen 
karbon untuk masa kini hingga masa depan, 

Dalam mengelola talenta PT Bukit Asam, selain 
memiliki mekanisme internal perusahaan juga bekerja 
sama dengan MIND ID sebagal induk holding. Setelah 
lolos seleksi sesuai standar MIND ID, berlanjut ke talent 
(pool Kementerian BUMN, « 


Gowe 


BUMN TRACK | AT 


MENARA) UEA BUMN 20221 


DIREKTU 
TELEKOMUNIKASI TBK (MITRAI 
THEODORUS ARDI HARTOKO 


GAGAS TIGA 
ASPEK PENTING 
BAGI PERUSAHAAN 


UTAMA 


miliki segudang pengalaman di industri 
telekomunikasi, mendorong Direktur 
Utama PT Daya Telekomunikasi Tbk 
(Mitratel), Theodorus Ardi Hartoko tak 
begitu sulit merancang strategi perusahaan, Sejak: 
ditunjuk menjadi Direktur Utama Mitrartel tahun 2020 
latu, dirinya bersama tim lantas menggagas tiga aspek 
penting yang perlu dicapai perusahaan, 

Pertama, menetapkan visi, misi,dan strategi lalu 
menjajaki transformasi bisnis, serta ketiga yakni 
membangun kerangka kepemimpinan perusahaan 
Pada aspek pertama, Tedi, sapaan akrab pria tersebut 
menjelaskan PT Mitratel menyelaraskan strategi 
perusahaan dengan visi dan tema aksi Kementerian BUMN. 

Hal Ini termaktub pada nilai-nilai yang menjadi fokus 
Kementerian BUMN, diantaranya nilai ekonormi dan sosial 
untuk Indonesia, inovasi bisnis modet, kepemimpinan 
teknologi, peningkatan investasi, serta pengembangan 
talenta. “Lima hal Ini menjadi pedoman kami di BUMN, 
khususnya di Telkom, karena kami anak perusahaan 
Telkom, maka ini menjadi turunan Mitratel dalam 
menjalankan strategi maupun operasionalnya, ujar Tedi 

Di lain sisi,pada aspek kedua pihaknya bersama tim 
menetapkan strategi jangka panjang perusahaan, yakni 
tahun 2020-2024. Tujuan akhir strategi ini dikerucutkan 
menjadi tiga, yakni menjadi power company terbesar 
dan terbaik di Indonesia. Selain itu, Mitratel yang resmi 
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) 22 
November 2021 lalu bertekad menjadi nomor 1 digital 
infraco di emerging APAC. 

Sementara tujuan akhir kedua, Mitratel berupaya 
mewujudkan tercapainya market Share yang unggul 
dengan pertumbuhan bisnis, profitabilty dan 
iheotthiness di atas target yang ditetapkan. "Dan 
ketiga adalah valuasi perusahaan kami dan marketcap 
enterprise value yang kompetitif, bahkan mengungguli 
kompetitor kami terangTedi 


18 | BUMNTRACK | Me BEMAMNMUKET 22 


Sementara itu,terkait aspek kedua,Tedi mengatakan, 
WMitratel berupaya menyelaraskan transformasi bisnis 
perusahaan dengan misi pemerintah, Hal ini sebagaimana 
arahan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan 
pada Agustus 2020 lalu,yang menekarikan semua platform 
teknologi harus mendukung trasnformasi kemajuan bangsa, 
serta peran media digital harus diarahkan membangun 
nilai-nilai kemanusian dan kebangsaan. 

Guna merealisasikan hal ini, terdapat tiga poin yang 
perlu dilaksanakan, yakni mengenai regulasi yang ada, 
peta kompetisi di industri, serta bagaimana teknologi 
yang dimiliki berperan mendukung hal tersebut. 

Tedi mengatakan, perihal aspek ketiga yang tengah 
dijalankan yakni kerangka kepernimpinan, Mitratel 
berkomitmen menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) 
sebagai modal penggerak utama. 

Tentunya, hat ini juga didukung dengan teknologi dan 
Inovasi. Dengan sinergi ini, diharapkan menjadi integrasi 
keberlanjutan dalam rangka memajukan perusahaan. 
Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan dapat 
memperbaiki di sisi internal perusahaan. 

"Inovasi dan teknologi ini adalah bagian yang saling 
menyelaraskan sehingga menjadi satu penguatan 
terhadap tata kelola perusahaan dan inovasi terhadap 
people bagian dari improvement, yang ujung-ujungnya 
“adalah performance dari company itu sendiri tandasnya.e 


ah aka 


T Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau 
BTN melakukan sejumlah transformasi, antara 
lain, satu, Proyek Regional Loan Processing 
Center (RLPO). Proyek tersebut merupakan 

salah satu upaya transformasi Bank BTN untuk mencapai 

Visi menjadi "Best Mortgage Bank in South East Asia: 

Diungkapkan Direktur Utama PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo, upaya 
tersebut dilakukan secara komprehensif dengan 
transformasi perubahan bisnis proses dari yang 
sebelumnya desentralisasi di masing-masing Kantor 
Cabang, menjadi tersentral. Konsep sentralisasi RLPC 
adalah Regional Base,di mana Bank BTN memiliki enam 
titik RLPC yang tersebar diseluruh Indonesia sesuai 
dengan jumlah Regionat Office yang ada. 

"Konsep tersebut bertujuan agar proses lebih efektif 
dan efisien karena dapat di monitoring juga dengan 
perpanjangan tangan dari Regionol Office” jelas Haru. 

Dua, Proyek Commercial Banking Centar (cB0), 

di mana BTN melakukan regionalisasi proses dan 

pengelolaan kradit komersial melalui proyek tesebut. 

Tujuan menciptakan value bagi BTN melalui peningkatan 

layanan, kualitas kredit, dan kapasitas pertumbuhan 

melalui proses dan pengelolaan yang terstandarisasi dl 

Commercial Banking Center (CB). 

Tiga, Proyek Branch Transformation. BTN melakukan 
transformasi kantor cabang menuju deposit-focused 
growth dan menerapkan model operasional yang lebih 
berorientasi pada penjualan. Tujuan pelaksanaan proyek 
ini membentuk kembali model operasional dan tata 
kelola cabang untuk mendukung penjualan khususnya 
segmen ritel. Selain itu juga meningkatkan produktivitas 
sales melalui proses yang disiplin, performance 
manogement dan dukungan tools monitoring penjualan. 

“Tujuan lain Proyek Branch Transformation adalah 
meningkatkan kaapsitas SDM sebagai enabler pendukung 
perubahan model operasional" kata Haru. 

la menambahkan, melalui transformasi, BTN 
berupaya meningkatkan shareholder value dengan 
berfokus pada pertumbuhan profitabilitas berkelanjutan 
sebagai perusahaan blue chip dengan prinsip manjemen 
risiko yang kokoh. Dalam melakukan transformasi 
organisasi, BTN berfokus pada peningkatan brand 
Operating model untuk pertumbuhan low cost deposit. 


“YAnvcna Bun 2022 BNN 


Caranya, dengan mengoptimalkan footprint dan 
membangun customer ownership secara menyeluruh. 

Haru menambahkan, BTN juga melakukan 
Inovasi teknologi dengan mengimplementasi Online 
Onboarding for Open Account System/aktivitas yang 
memungkinkan calon nasabah melakukan pembukaan 
rekening tabungan secara mandiri (khusus new CIF) 
melalui channel website. 

Dua, mengimplementasikan BTN Smart Residence 
Layanan after sales dalam melakukan transaksi 
pembayaran rutin untuk memenuhi kebutuhan rumah. 
Para penghuni perumahanvapartemen lebih mudah 
melakukan pembayaran tagihan melalul aplikasi 
tersebut. Melalui BTN Smart Residence, nasabah bisa 
menyampaikan pengaduan. Fitur-fitur lain yang terdapat 
pada BTN Smart Residence adalah fitur pembayaran IPL, 
Lisirik, PDAM/Air, Utilitas, Security, Parkir Bulanan 

Selanjutnya adalah BTN Properti - Virtual Survey Ini 
layanan yang memberikan kemudahan bagi penggunanya 
'apat melihat seolah-olah masuk ke dalam unit rumah 
atau apartemen tanpa harus datang ke lokasi. 


-.—— ata 


AN 


aa LL. 


T Krakatau Steel atau PTKS sebagai BUMN 
yang menangani bisnis industri baja berhasil 
membalikan keadaan dari kondisi merugi, 
kini sudah menuai Laba. Krakatau Steel 

mengoptimlakan kapabilitas digital untuk meningkatkan 

daya saing dan efisiensi. Diketahui, Krakatau Steel 
sempat mengalarni kerugian selama delapan tahun 
berturutturut. Bahkan pada 2019, perseroan yang 
berkantor pusat di Cilegon, Banten itu mencatat kerugian 

503,65 juta dolar AS atau setara Rp7,2 triliun. 

Di bawah kendali Direktur Utama PT Krakatau Steel, 
Silmy Karim, BUMN sektor baja ini bisa menghasilkan 
laba sebesar 59 juta dolar AS pada 2021. Krakatau Steel 
juga melakukan transformasi untuk membuka nilai bagi 
perusahaan maupun bangsa. PTKS terus melanjutkan 
inisiatif upaya efisiensi di segala Lini dan menunjukan 
perbaikan kinerja, termasuk pada anak perusahan. 

Silmy melanjutkan, transformasi pertama 
dilakukan tahun 2019-2020, di mana PTKS melakukan 
restrukturisasi dan transformasi. Diantaranya dengan 
menandatangani MRA untuk merestrukturisasi utang 
senilai 2,3 miliar dollar AS .Di samping itu juga 
melakukan efisiensi biaya, mengurangi lead time (S&.OP) 
dan melakukan digitalisasi untuk mengembangkan 
transparansi. Begitu pula ketika pembentukan Krakatau 
Steel Holding co pada 2021 - 2022. 

“Tujuan holding untuk memaksimalkan kinerja keuangan 
dan operasional, membangun sumber pertumbuhan baru 
melalui deal strategis, peningkatan efisiensi karyawan, 
digitalisasi customer experience dan keputusan bisnis. PTKS 
pun mendukung komunitas lokal” jetasnya. 

Silmy juga telah merancang pondasi agar Krakatau 
Steet bisa memperluas dan memperkuat pasarnya 
pada 2025-2025 mendatang. Di mana KS diharapkan 


201 BUMNTIACK | MaeTAMaN IMAN nga 


DIREKTUR UTAMA PT 
SILMY KARIM 


DIGITALISASI 
UNTUK 
MENINGKATKAN 
DAYA SAING DAN 
EFISIENSI 


RAKATAU STEEL, 


lebih maju sehingga mampu merealisasikan 10 million 
tonnes per year (mtpa). 

“Krakatau Steel memanfaatkan kapabilitas digital 
untuk meningkatkan daya saing dan terus berupaya 
menekan biaya. Kami juga ingin memperluas dan 
memperkuat morket share baja di psar domestik untuk 
(produksi flat dan long” jelasnya, 

Transformasi yang dilakukan PT Krakatau Steel (KS) 
juga telah membuahkan hasil. Dari sisi pertumbuhan 
dan survival Krakatau Steel berhasil mencatatkan laba 
bersih positif sebesar 59 juta dolar AS pada tahun 2021 
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 
2019 profitabilitas negatif sebesar -505 juta dolar AS, 
Selain itu, terjadi peningkatan rekor sepanjang waktu 
produksi HR dan CR hingga -27mmtpa dan produksi 
COP hingga -0,3mtpa. 

'Adapun dari sisi transformasi organisasi, dalam 
(pembangunan klaster baja 10 MPTA, Krakatau Steel 
telah menyelesaikan commissioning, first coil pada 
Mei 2021, dan menghasilkan yield sebesar 97 persen. 
Krakatau Steel dan POSCO bekerja sama melalui KP 
telah menandatangani transfer HSM2,serta mendirikan 
dua sub-holding KBK dan KSI sehingga dapat 
mendirikan konstruksi klaster baja secara end to end dan 
menyediakan infrastuktur terintegrasi. 

Silmy menambahkan, dari isi inovasi dan 
pemanfaatan teknologi, KS telah memulai transformasi 
digital Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya customer 
experience melalui aplikasi seperti KRASmart. PTKS 
juga mengimplementasikan aplikasi untuk mendukung 
keputusan bisnis misal aplikasi KRASoptima, KRASdemy 
dan Digital Control Tower. PTKS terus berinovasi melalui 
program hilirisasi, dengan mengasilkan beberapa produk 
unggulan seperti Kanal C dan Floor deck., 


DIREKTUR UTAMA PT BRI TBK, SUNARSO 


UMKM SELAMAT, BRI SELAMAT 


irektur Utama BRI, Sunarso masuk BRI pada 
2015 sebagai wakil direktur utama. Dirinya 
melihat BRI memiliki potensi yang luar biasa, 
tetapi disitu juga ada tantangan yang luar biasa. 

"Kalau tidak hati-hati, bank sebesar BRI selalu akan 
dihadapkan pilihan yang sulit dan sangat dilematis, 
Pilihan tersebut yaitu melakukan transformasi atau 
melanjutkan apa yang sudah ada, kata Direktur Utama 
BRI, Sunarso, 

Apabila memilih melanjutkan yang sudah ada" maka 
cepat atau lambat, BRI pasti akan tergusur dari pasar 
karena Lingkungan berubah. Akan tetapi jika melakukan 
transformasi maka membutuhkan waktu tahunan. Target 
jangka panjang tersebut akan mengorbankan target jangka 
pendek seperti RKAP dan target dari Kementerian BUMN, 

"Waktu itu saya bisa membayangkan bahwa siapapun 
yang menjadi Dirut akan sulit mengambail keputusan 


Kalau tidak hati-hati, bank 
sebesar BRI selalu akan 
dihadapkan pilihan yang 
sulit dan sangat dilematis. 


apabila kinerja bagus. Kalau kita tidak melanjutkan 
kebagusan itu, maka nama kita akan jelek. Tapi jika tidak 
bertransformasi, maka jangka panjang bahaya buat 
kelanjutan BRI. Kemudian saya mengajak Dirut untuk 
bertransformasi dan sekaligus mencapai target tahunan 
Itu tidak mudah, butuh nyali yang luar biasa” terangnya. 

Kemudian mulai 2016, BRI melakukan penyesuaian 
rencana jangka panjang untuk menjadi 'The Most 
Valuable Bank in Southeast Asia & Home to The 
Best Talent, BRI harus menjadi rumah terbaik bagi 
talent terbaik."Setelah transformasi sekitar 1,5 
tahun, saya dipindahkan ke Pegadaian sebagai dirut 
Kemudian balik ke BRI sebagai Dirut pada 2019 
Kita melanjutkan transformasi. Baru beberapa bulan 
menjabat, pandemi Covid-19 melanda. Itu tantangan 
bagi CEO? jelasnya. 

Sunarso tidak mau menyerah. Ia lantas melakukan 
identifikasi, dari yang sebelumnya memiliki Visi dari The 
Most Valuable Bank in Southeast Asia & Home to The 
Best Talent' menjadi The Most Valuable Banking Group in 
Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion Jadi yang 
.reote value bukan hanya induk, tapi juga anak perusahaan. 
Kita juga harus menguasai market share di UMKM, syaratnya 
kita harus jadi juara dalam financial inclusion" ungkapnya. 

Ia melakukan hal tersebut karena BRI butuh 
pertumbuhan yang luar biasa tidak bisa tumbuh di 
sektor konglomerasi tapi tumbuh di UMKM. Namun, krisis 
Covid-19 berbeda dengan krisis sebelumnya.Krisis sekarang 
menyerang setiap orang,yang paling rawan adalah UMKM, 
Maka strategi difokuskan pada penyelematan UMKM,"UMKM 
selamat, BRI selamat Itu prisnispnya" tegasnya, 

Fokus penyelematan UMKM dilakukan dengan aktif 
memberikan masukan kepada kementerian terkait untuk 
menata, mengatisipasi dan mitigasi risiko terhadap krisis 
"Harus ada yang riil, maka keluarlah Pemulihan Ekonomi 
Nasional Kemudian BRI mengikuti kebijakan bisnis 
ollow stimulus Jika ekonomi sudah berjalan, sitmulus 
mundur, maka Kita akan maju secara bisnis. Stimulus 
silahkan pulang, kita akan menggerakkan UMKM melalui 
jalur kit, jalur pasar” terangnya. 

Stimulus pemerintah ada tiga, investasi 
pemerintah, belanja pemerintah dan penjaminan. Riil 
bisnis sesunguhnya adalah investasi dari pemerintah 
dan subsidi. Selebihnya, kata Sunarso, BRI harus 
menyiapkan infrastruktur, data dan jaringan untuk 
efektivitas dan efsiensi.e 


MEMETAMANNY MAKE 2022 | BUMNTNACK | 21 


DIREKTUR UTAM 


aa —— 


A PT PUPUK INDONESIA, BAKIR PASAMAN 


CIRCULAR ECONOMY PUPUK INDONESIA, 
DARI PUPUK HINGGA GYPSUM 


ntuk menuju perusahaan nasional berkelas 
dunia terkait nutrisi tanaman dan solusi 
pertanian yang berkelanjutan,PT Pupuk 
Indonesia menggunakan Lima pilar strategis 
Lima pilar tersebut yaitu Customer Centric Model, R&D 
Inovation Oriven, Excellence in Operation dan Suplly Chain, 
Feedstok Security, Sustainability and Circular Economy 

"Transformasi yang dilakukan tadinya berbasis 
pada produksi menjadi customer centric, salah satunya 
program MAKMUR? kata Direktur Utama PT Pupuk 
Indonesia, Bakir Pasaman. 

Selain itu, Pupuk Indonesia yang sebelumnya 
memproduksi pupuk standar, saat ini beralih pada 
Inovasi pada nutrisi tanaman, solusi agri dan pelayanan. 
Salah satu contohnya yaitu pupuk untuk Pajale dan 
hortikultura. Pupuk Indonesia juga bertransformasi 
dari basis Cost Model menjadi Best in class operations 
dan supily chain dengan penerapan sales dan operation 
planning (SBOP). Kemudian Strategic holding dengan 
melakukan sentralisasi pemasaran dan pengadaan 
perusahaan hotding. 

Sebagai salah satu posisi perusahaan berbasis 
circutar economy, Pupuk Indonesia terus berinovasi 
untuk menghasilkan produk turunan. Misalnya, dari gas 
menghasilkan amonia, menghasilkan produk samping 
(CO2 yang tidak termanfaatkan."Agar termanfaatkan, kami 
membangun pabrik soda es, sehingga menghasilkan 
produk tambah. Produk lainnya, amonia menghasilkan 
produk samping seperti gypsum” jelasnya. 

Untuk itu, pihaknya terbuka bersinargi dengan 
berbagai pihak. Salah satunya dengan Pertamina 
melalui holding gas. "Pertamina intinya menjual gas, 
tapi tidak menghasilkan produk turunan. Pertamina 
tidak punya pabrik methanol dan amoniak. Kami akan 
sinergi dengan yang punya gas. Salah satunya untuk 
pembangunan methanol di Papua, kita join dengan 
Jepang. Kita mengembangkan petrokimia dalam bentuk 
Join venture, tambahnya 

Hal tersebut dilakukan berdasarkan analisa 
permintaan methanol di Indonesia yang cukup besar 
(an secara umum akan meningkat setiap tahun. 
Diproyeksikan permintaan metanol di Indonesia akan 
mencapai hingga 1,7 Juta ton pada tahun 2028.Amoniak 
sendiri memiliki tiga tingkatan dekarbonisasi. Pertama 
grey amoniak yang membuang gas emisi CO2 langsung 


221 BUMNTLOK | MemeTAMNUMAKEr Ina 


ke atmosfir. Kedua, Blue Amoniak seperti konvensional 
'Ammonia tetapi Emisi CO2 di utilisasi atau di simpan ke 
“dalam tanah (CCS). Ketiga, Green amoniak yaitu ammonia 
yang menggunakan electroysis untuk mendapatkan H2 
dan proses ini bebas CO2 

Dalam rangka menjaga sinergi dengan anak holding, 
dirinya mengandalkan sistem sentralisasi."Salah satu 
keunggulan sentralisasi adalah bisa memindahkan rel 
ketika kereta sedang berjalan. Pada 2020 kami diangkat, 
yang paling kruasial yaitu holding/sentralisasi. Pada saat 
itu, sentralisasi pasti akan banyak ditentang dari Internal. 
Pasalnya, tungsi pemasaran dan pengadaan tadinya ada 
di anak, pindah ke holding. Ini hanya masalah waktu, 
makanya kita selesaikan dalam empat bulan sehingga 
anak perusahaan belum sempat berpikir Setelah 
sentralisasi, kita melakukan smoothing” tegasnya. 

Menurutnya, semua anak perusahaan holding 
memiliki benchmarking dan keunggulan masing-masing, 
Induk dan anak perusahaan selalu berinteraksi dan 
berdiskusi terkait berbagai hal yang dihadapi masing- 
masing anggota holding."Salah satu contohnya,tahun ini 
kita akan melakukan standarisasi karyawan agar menjadi 
seimbang dengan jumlah pabrik" tutupnya.e 


YAwosnan mun 2022 BNN 


DIREKTUR UTAMA HOLDING PTPN II! 
MOHAMMAD ABDUL GHANI 


ORGANISASI 
RAMPING DAN 
SOLID, MODAL 
LOMPATAN 
KINERJA 


erhitung sudah 37 tahun lamanya Direktur 

Utama Holding PT Perkebunan Nusantara 

Ill Mohammad Abdul Ghani "nyemplung” 

di PTPN. Lebih tepatnya, ini bermula sejak 
tahun 1985. Loyalitas itu pula yang kini mendorong 
Ghani menduduki posisi direktur utama pada 2020 
lalu, Penetapan Ghani sebagai Direktur Utama PTPN 
IN termuat dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 48/ 
MBU/02/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan 
Nomenktatur dan Pengangkatan Jajaran Direksi, 

Sejak mengemban amanah tersebut, Ghani beserta 
Jajaran direksi langsung melakukan perbenahan 
perusahaan agar menjadi lebih optimal dan efektif. Seluruh 
proses bisnis di PTPN II ditata ulang. Hal ini misalnya, 
terlihat dari perampingan terhadap struktur organisasi. 

Melalui struktur yang lebih efektif dan solid,garis 
kornando menjadi lebi jelas. Selain itu, hubungan interaksi 
PTPN III Holding dengan anak perusahaan juga mulai 
diakselerasi melalui kesepakatan. Langkah ini diambil, sebab 
saat itu anggaran dasar PTPN II tersebut belum terbentuk. 

"Kita membuat kesepakatan, di mana elemen-elemen 
kita ambil alih, seperti RIP (Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan), pengadaan, Sumber Daya Manusia (SDM), 
pemasaran. Setelah itu baru kita lakukan langkah- 
Langkah transformasi” ujar Ghani. 

Lebih lanjut, dirinya dan tim lantas memetakan 
persoalan yang penting dan mendesak. Salah satu hal 
yang menjadi perhatian yakni adanya persoalan utang, 
Dengan sejumlah langkah, pada 2021 tantangan ini 
perlahan dapat diatasi. 

Di lain sisi, perbaikan juga menyasar dalam hal 
produktivitas. PTPN III beserta pihak-pihak terkait dan 
dukungan dari konsultan melakukan transformasi. 

Upaya ini didukung dengan penguatan kultur SDM,dan 
pemberian pelatihan yang komprehensif. Hasil dari 
berbagai ikhtiar tersebut, menjadikan PTPN III meraup 


laba sebanyak Rp4,03 trillun. Tak hanya Itu,torehan 
ini menjadikan PTPN III semakin dipercaya, sebab 
transformasi yang dijalankan dinilai telah on the track 

"Jadi kalau dulunya PTPN itu tidak pernah dilihat, 
(mulai tahun lalu kita bisa memberikan satu prestasi 
sehingga memiliki ranking nomor 9 dari jumlah 
pendapatan, tambah Ghai 

Masih berkaitan dengan torehan produktivitas, 
PTPN III juga berhasil mengungguli perusahaan 
Lainnya. Torehan ini dinilai sangat menggembirakan, 
sebab di masa silam capaian PTPN III berada di bawah 
perusahan itu. Karena itu, diharapkan pada 2023, 
capaian PTPN III dapat meroket dengan pesat. 

Ghani mengungkapkan, dengan berbagai kemajuan 
yang dicapai, tidak membuat PTPN III berpuas diri. 
Bahkan perusahaan ini telah menyusun serangkaian 
program yang akan dilakukan hingga 2026 mendatang. 
Tidak hanya itu,transformasi PTPN III juga diusulkan 
agar menjadi proyek strategis nasional. 

"Kenapa? Isu tentang pangan ini, yang potensial bisa 
mendukung isu pangan pemerintah adalah PTPN, karena 
kita memiliki areal 1,17 juta atau 2 hektar, landbank-nya 
sekitar 850 sampai 900 ribu hektar” jelas Ghani. 

Ke depan, Ghani mengatakan PTPN III akan 
melakukan hilirisasi terhadap sebagian besar produk 
perusahaan. Hal ini utamanya menyangkut produksi 
Ula, yang akan dioptimalisasi dengan bekerjasama 
engan pihak terkait. Dengan demikian, kebutuhan gula 
konsumsi dalam negeri dapat terpenuhi, 

“Ketika itu terjadi, maka Indonesia tidak perlu impor 
gula? tandasnya. 


MEMETAMANNUASET 2022 | BUMNTIACK | 23 


MEMANNNNANN 7 #UGERA Bumn 


DIREKTUR UTAMA 
PTPERUSAHAAN PENGELOLA ASET 
YADI JAYA RUCHANDI 


(endapat amanah untuk mernimpinPT 
Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sejak 9 
Oktober 2020, mendorong Direktur Utama 
(PT PPA, Yadi Jaya Ruchandi melakukan 
langkah gemilang. Di bawah kepemimpinannya, PT PPA 
yang bercita-cita menjadi National Asset Management 
Company (NAMCO) Ini melakukan transformasi pada tiga 
pilar bisnis. Di antaranya, retrukturisasi dan revitalisasi 
BUMN titip kelola, pengelolaan Non-Performing Loan 
(NPL) perbankan, dan Special Situations Fund (SF). 

Yadi menjelaskan, latar belakang revitalisasi BUMN 
saat ini karena PT PPA telah menjadi kuasa pemegang 
saham untuk 21 BUMN, yang dikelola di 11 sektor industri 
dan memiliki 5.800 karyawan. Sedangkan asetnya 
sendiri berjumlah sekitar Rp20 trillun, berdasarkan pada 
kebijakan titip kelola BUMN kepada PT PPA. 

“Ini ada additional perusahaan yang memang menjad 
lanak usaha maupun cucu usaha. Jadi ada 35 usahaunder 
(PPA, ungkap Yadi. 

Di sampingitu, berkaitan dengan transformasi pada 
Pilar pengelolaan NPL perbankan, Yadi mengatakan PT 
PPA berhasil mewujudkannya. PT PPA menerapkannya 
(dengan skema hold and balancing. Dengan ini,PT PPA. 
berhasil menuntaskan pengelolaan asset berkualitas 
rendah Bank Muamalat senilai 10 triliun. 

Torehan tersebut,terang Yadi, merupakan pairing the 
way untuk menyiapkan Bank Muamalat. Di samping itu, 
PT PPA juga berhasil memperoleh penghargaan dalam 
skala global. 

“Kita juga mendapatkan owords internasional yang 
akan diberikan di Dubai pada Mei 2022. Kita mengalahkan 
peserta dari Malaysia dan Mesir” tambah Yadi. 

Pada transformasi berikutnya, yakni Special Situations 
Fund (SPF), Yadi menjelaskan langkah itu merupakan 
upaya menata kembali kegiatan investasi dengan struktur 
produk dan strategi yang lebih terukur dan jelas. Pada 
perjalananannya, proses ini didasarkan pada business 
small process dan manajemen risiko yang lebih baik. 


281 BUMNTOK | MaKETMNNUMAKET 22 


Kita juga mendapatkan 
awards internasional yang 
akan diberikan di Dubai 
pada Mei 2022. 


Yadi mengatakan, dalam menjalankan kegiatan 
lintas strategi tersebut, PT PPA menjajaki kepada 
spek instrument eksotis antara eguty straight egulty, 
(an straight bond. Mulanya, PT PPA tidak menyasar ke 
dalam aspek tersebut, tetapi sejalan dengan Instrument 
strategis pemerintah dari transformasi BUMN di 
Indonesia, perseroan menekankan pada wilayah itu. 

Lebih lanjut, tidak hanya pada trasnformasi pada 
tiga pilar bisnis, PT PPA juga melakukan penguatan 
fundamental yang menyeluruh. Penguatan tersebut 
"meliputi penguatan manajemen risiko dan operasi bisnis, 
back office consolidation pada BUMN titip kelola, serta 
(pengembangan talenta unggul. 

Terhadap penguatan manajemen risiko dan operasi 
bisnis,ikhtiar tersebut terlaksana berkat masukan dari 
rating agency yang ada. Sementara dalam back office 
consolidation pada BUMN titip kelola, salah satu upaya 
signifikan yakni dengan mengubah anggaran dasar, 
Upaya ini dipandang sederhana, tetapi memiliki dampak 


Terhadap perubahan terakhir,Yadi mengatakan PT 
PPA telah melakukannya dengan mengundang talenta 
dari luar negeri. Hal ini untuk mendongkrak kinerja 
karyawan, yang terdiri dari 61 persen generasi milenlal 
an Gen Z,dan 30 persen perempuan. Upaya tersebut 
diharapkan dapat memacu terbentuknya budaya kerja 
yang lebih positif bagi perusahaan. 


1 


DIREKTUR UTAMA PT INDL 


NIKASI INDO 


YAwornan sun 2022 BNN 


RSEROJ/ INTI, OTONG IIP 


HIDUP KEMBALI 
SETELAH MIATI SURI 


tong Iip masih Ingat betul saat dirinya 
baru dilantik menjadi Direktur Utama PT 
Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 
pada 2019. Saat itu, kondisi perusahaan 
terlilit banyak hutang dan tak sedikit ditemui 
pengerjaan bisnis yang mangkrak, 

Tercatat, hutang bank sekitar Rp900 miliar. EBITDA 
negatif Rp378 miliar. Net Income negatif Rp 500 miliar. 
Ekuitas negatif 280 miliar. Hutang unsustain sekitar 9056 
ari total hutang sebesar Rp 16 triliun. 

Para vendor dan supplier menagih hutangnya hingga 
melayangkan somasi. Permasalahan juga terjadi di 
bidang sumber daya manusia (SDM), seperti adanya 
tunggakan gaji karyawan, dana pensiunan, luran BPJS, 
dan sebagainya. 

"Kepercayaan vendor dan supplier sangat 
rendah karena tidak mampu melakukan developer 
employement dan tidak mampu membayarkan 
kemitraannya, kenang lelaki penerima penghargaan 
Satria Wacana Wira Karya tersebut. 

Secara teknis, kata dia, saat tu perusahaan dapat 
dibilang mengalami kebangkrutan. Namun dirinya 
optimistis, PT INTI ke depan akan tumbuh dan bangkit 
“dengan didukung pengalaman, SM,dan sejumlah strategi. 

Guna membangkitkan performa perusahaan, 

Otong lip menyusun pembenahan perusahaan 

dengan membangun visi menjadi produsen smart 
produce terbaik di sektor telekomunikasi di Indonesia. 
'Adapun misinya yakni meningkatkan nilai pemangku 
kepentingan. Selain itu, menciptakan solusi produk- 
produk yang smart dan inovatif sesuai kebutuhan pasar, 
serta mampu menyelesaikan permasalahan pelanggan 
secara efektif dan efesien. 

Misi Lainnya, yakni meningkatkan business opera- 
tional excellence perusahaan melalui pengembangan 
kompetensi SDM. PT INTI diarahkan menjadi mitra 
pemerintah dan sinergi sesama BUMN dalam mendo- 
rong pertumbuhan ekonomi. 

"Kita juga menetapkan strategi objektif tahun 
2025 kita berharap mendapat Rp125 triliun dan net 
income Rp125 miliar. Di mana saat itu kita sudah layak 
Untuk IPO) terangnya. 

Otong lip yang sebelumnya menjabat Direktur Utama 
PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) juga melakukan 
transformasi PT INTI yang pada 2019-2025 fokus pada 


integrasi rantai nilai. Hal ini meliputi manufaktur dan 
perakitan, sistem integrator, layanan terkelola, serta 
layanan digital. Pada periode sebelumnya, perusahaan 
hanya fokus pada sistem integrator. 

PT INTI juga mengembangkan kerjasama ke arah 
yang lebih strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan 
ini dinilai memiliki banyak manfaat, seperti meningkat- 
kan perluasan pasar dan peningkatan pendapatan: men- 
dukung efektivitas dan efisiensi untuk mencapai keung- 
ulan operasional: serta mengatasi masalah permodalan. 
Program kerja sama seperti dengan lembaga pemerin- 
tahan dan perguruan tinggi diyakini dapat meningkatkan 
kompetensi dan keunggulan kompetitif perusahaan 
melalui beragam produk inovatif. 

“Sedangkan stategi yang diterapkan meliputi 
penetapan arah strategi, strategi pengasuhan, dan 
strategi bisnis. Arah strategi meliputi peta strategi yakni 
keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan 
pertumbutuhan, 

“Sementara strategi pengasuhan terdiri dari 
kontrol terintegrasi dan sistem kepatuhan. Sedangkan 
strategi bisnis, meliputi fokus segmen dan portofolio, 
pengembangan pelanggan, serta membangun 
kemitraan strategis.e 


MEBETAMIUNYUSET 2022 | BUMNTRACK | 25 


aa aw“ 


orang pemipin dituntut untuk memiliki 
satu visi yang cukup besar dan cukup jauh 
agar mampu memproyeksikan pertumbuhan 
perusahaan secara jangka panjang dan 
berkesinambungan. Demikian diungkapkan Direktur 
Utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (IEP), 
Landi Rizaldi Mangaweang, 

Menurutnya, ada tiga prinsip kepemimpinan yang 
dilakukannya, yaitu strategic leader, attention to detail 
dan strong corporate value. Strategic leder dengan 
memetakan visi, roadmap, dan strategi eksekusi 
perusahaan dan mengkomunikasikannya pada berbagai 
kesempatan. 

"Jadi salah satu yang saya selalu lakukan pada saat 
diberikan amanat untuk memimpin perusahaan adalah 
memetakan visi dan misi secara lengkap dan jelas.Visi dan 
misi tersebut diturunkan menjadi sebuah roadmap yang 
harus bisa dilmplementasikan secara strategis” katanya. 

Visi dan misi ini harus dikomunikasikan dengan 
jelas kepada seluruh stakeholder, baik internal maupun 
eksternal. "Saya adalah orang yang cukup detail dan 
lebih banyak melakukan perencanaan strategis” jelasnya. 

Menurutnya, core value AKHLAK yang saat ini di 
tetapkan oleh Kementerian BUMN mampu membawa 
perubahan yang sangat besar bagi BUMN. Landi mengutip 
pernyataan Albert Eistein: Doing the same thing over and 
over again and expecting the diferent result" 

“Setiap hari kita harus menghadapi perubahan. 
Apabila kita tidak beradaptasi dengan perubahan 
tersebut maka kita akan punah. Tapi yang lebih penting 
lagi, kita bukan hanya beradaptasi, melainkan kita harus 
mengantisipasi perubahan tersebut” terangnya. 

Secara perseroan, saham PT JIEP dimiliki 50 persen 
oleh Kementerian BUMN dan 50 persen oleh Pemprov 


261 BUMUTLCK | MemeramaNYuMSEr 


DIREKTUR UTAMA PT JAKARTA INDUSTRIAL 
ESTATE PULOGADUNG 
LANDI RIZALDI MANGAWEANG 


JALANI 
TIGA PRINSIP 
KEPEMIMPINAN 


DKI Jakarta. Dengan mengelola lahan seluas 500 hektar 
di Kawasan Industri Pulogadung (KIP),JIEP merupakan 
perusahaan pertama di Indonesia yang menjadi 
percontohan untuk Kawasan Industri, baik itu BUMN 
maupun swasta. 

Berdasarkan laporan keuangan unaudited 2021, total 
aset JIEP meningkat dari Rp300 miliar menjadi Rp916 
miliar. Totat revenue juga meningkat dari Rp181,9 miliar 
menjadi 213,9 miliar. Sedangkan laba bersih naik tebih 
dua kali lipat, dari Rp30, miliar menjadi Rp66,6 miliar, 

Menurut Landi, beberapa langkah transformasi 
bisnis yang dilakukan diantaranya peningkatan 
total Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB) yang dapat 
ditampung untuk dapat dijadikan pengembangan, 
Integrasi empat moda transportasi, pengembangan 
hunian terintegrasi mencapai 50,000 hunian, 
(pengembangan aktivitas komersial yang mampu 
menyerap 230.000 tenaga kerja. Selain itu, JIEP juga 
meningkatkan ruang terbuka hijau terbesar di DKI 
Jakarta mencapai 94 hektar” jelas Landi 

Selanjutnya, tansformasi human capital PT JIEP 
juga terlihat dari demografi usia yang lebih landai 
(an jumlah karyawan millenniat lebih sedikit dari 
kkaryawan gen "X' hingga baby boomer. Sedangkan 
Transformasi Sistem & Teknologi yaitu Pengembangan 
Sistem Teknologi Informasi dan Sistem ERP berbasis 
Cloud. turut juga melakuan peningkatan Tata Kelola 
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015, Sistem 
Manajemen Kesehatan & Keselataman Kerja (SMK3), 
ISO 45001 mengenai K3, ISO 37001 mengenai 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Tak ketinggalan, 
melakukan pengembangan Sistem Manajemen 
Risiko Melalui Pengembangan Governance, Risk,And 
Compliance (GRO. 


DIREKTUR UTAMA PT KAWAS 


AN BERIKATNI 


“Yamvcsna sun 2022 KANAN 


A IKENI, ALIF ABADI 


STRATEGI SHIFTING UNTUK 
CAPAI GREAT CORPORATE 


T Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terus 
melakukan transformasi dan shifting untuk 
mencapai greot corporate. Gagasan ini tidak 
lepas dari kebijakan yang diambil Direktur 

Utama PT KBN,Alif Abadi. Pasca diminta mengemban 

amanah sebagai orang nomor satu di KBN pada 2020 

lalu, AlIf langsung melakukan terobosan yang signifikan. 

Hal Ini termuat pada strategi road map 
pengembangan PT KBN tahun 2021-2024, Dalam road 
(map tersebut, tertuang target yang harus dicapal pada 
tiap tahunnya, misatnya pada 2021 fokus terhadap 
penguatan fundamental, 2022 sustainable growth, 
2023 Industry ecosystem leading, dan 2024 menuju 
greot corporate. 

AF merinci, pada 2021 KBN melakukan penguatan 
fundamental menyeluruh pada perusahaan. Hat ini 
termasuk dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), business 
process, Inanciat capabilty hingga pelayanan yang prima. 
Sedangkan pada 2022, penekanan ditujukan ke arah 
sustainable growth. 

Berkaitan dengan itu,PT KBN mulai menata diri 
dengan melengkapi Infrastruktur, memberikan value 
operator, serta melebarkan pangsa pasar. Terkait 
Infrastruktur, KBN menunjangnya dengan mendukung 
fasilitas alr hingga listrik, serta memberikan askesibilitas 
yang maksimaL 

"Sustainable growth harus kami dorong bagaimana 
kami bisa melayani permintaan pasar. Diharapkan akan 
ada industrial ekosistem yang lebih untuk kedepannya 
jelas Alif 

Selain itu, pada 2023 mendatang KBN akan 
mengembangkan konsep integrasi antara kawasan 
Industri, logistik, dan port guna mengatasi kesulitan 
aksesibilitas. Hal ini sejalan dengan road map 
pengembangan KBN tahun 2023, serta menjadi aspek 
yang dinanti banyak pihak 

“Karena pasar umumnya mengharapkan tiga 
hal mendasar, govemment policy-nya bagaimana? 
Aksesibiliinya bagaimana? Dan bagaimana kesiapan 
infrastruktur di dalam kawasan industri tersebut? Ini 
harus kami jawab supaya kami bisa menjadi ekosistem 
lending dalam pengelolaan kawasan? tambahnya. 

Sementara untuk memenuhi target tahun 
2024, Alif menyatakan KBN akan menerapkan new 


development. Hal ini terkait upaya pengembangan 
kawasan Industri yang sudah tersedia, serta ikhtiar 
dalam memanfaatkan kawasan Industri lain untuk 
diajak kolaborasi. Selain itu, hal itu juga mencakup 
langkah membangun kawasan industri di lokasi baru 
yang melibatkan peran negara lain guna melakukan 
investasi di Indonesia. Rencana tersebut diharapkan 
terwujud melalui wadah kawasan industri yang 
dikembangkan KBN, 

Alif menyebut, kata kunci yang berperan mendorong 
tercapainya target tersebut yakni transformasi dan shifting, 
Dalam hal ini, perubahan menyasar dari peran landtord' 
menjadi operator kawasan industri secara menyeluruh. 
Bahkan, cakupannya termasuk dalam mengoperasikan 
terminal kawasan industri yang lebih komprehensif. 

Menurut Alif, Langkah ini bakal memerlukan 
kapasitas kepemimpinan yang andal. Hal itu meliputi 
kemampuan dalam bertransformasi, atau mengatur 
permainan. Sementara guna menyempurnakannya, 
kebijakan perlu diterapkan dengan mengadopsi 
internet dan jaringan. Sebab, upaya ini tidak hanya 
bakal menyasar ke dalam negeri semata, melainkan 
juga dalam skala internasional.» 


BUMN TRACK | 27 


aa 


DIREKTUR UTAMA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO), BENEDICTUS M WAWORUNTU 


REFORMASI TATA KELOLA PERUSAHAAN 
WUJUDKAN MITRA STRATEGIS 


enedictus M Waworuntu menjabat sebagai 
Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia 
(Utama (Indonesia Re) sejak 4 Februari 2021. 
Lelaki yang kerap disapa Benny Ini memiliki 
pengalaman lebih dari 20 tahun, baik di industri asuransi 
Jiwa, asuransi umum, maupun reasuransi dengan 
menduduki jabatan yang beragam. 

Indonesia Re merupakan BUMN yang 100 persen 
sahamnya dimiliki pemerintah republic Indonesia. 
Perusahaan Ini didirikan untuk memberikan manfaat 
pada aspek ekonomi, bisnis, dan sosial Dalam mengelola 
perusahaan tersebut, Benny melakukan transformasi di 
beberapa bidang. Bukan hanya di isi bisnis, transformasi 
Juga dilakukan pada aspek tata kelola perusahaan. 

"Kami adalah holding dari sebuah grup,ke depan 
rencananya akan dijadikan klaster reasuransi. Sudah 
masuk di rencana jangka panjang perusahaan: ujarnya. 

Saat ini, Benny tengah berupaya mewujudkan 
visi perusahaan, yakni menjadi mitra yang kredibel 
bagi perusahaan asuransi dalam menyediakan solusi 
reasuransi dengan kapabilitas inovasi terdepan. 

Visi tersebut ditopang dengan tiga misi. Pertama, 
meningkatkan pengetahuan, kapabilitas, dan penerapan 
inovasi dalam asuransi/teasuransi. Kedua, memberikan 
solusi reasuransi berstandar internasional kepada 
nasabah. Ketiga, meningkatkan pasokan dan retensi 
reasuransi di Indonesia. 

Visi dan misi tersebut dijalankan dengan meningkat- 
kan pengelolaan bisnis yang mengacu pada tata kelola 
perusahaan yang baik dengan standard BUMN klaster 
asuransi dan dana pensiun. Melalui prinsip ini diharap- 
kan dapat mendukung dan menjamin kelancaran jalan- 
nya bisnis perseroan. 

Selain itu, lanjut Benny, dirinya juga berupaya 
menciptakan lingkungan dan budaya kerja anti korupsi. 
Hal ini dilakukan dengan melibatkan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
serta Kejaksanaan Agung (Kejagung). Tak hanya itu, 
Pihaknya juga tengah berupaya meningkatkan penilaian 
Risk Maturity Index (RMI) perusahaan, baik secara kuanti- 
tatif maupun kualitatif, 

Di Lain sisi, kerjasama dengan berbagai pihak juga 
terus dibangun. Kerjasama dengan kelembagaan dan 
stakeholders terkait ini menjadi ruang dalam memberi 


Contoh pengembangan 
talenta unggul. Ketika 
saya observasi, saya 
menemukan beberapa 
hot bottom yang harus 
saya tekan agar bisnis ini 
bisa fokus, survive, dan 
sustainable. 


masukan untuk membangkitkan perusahaan. Kemu- 
“ian, kata dia, pihaknya juga melakukan monitoring dan 
mengevaluasi kesesuaian operasional perusahaan sesuai 
(dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
Menurutnya, dalam membangun perusahaan 
komunikasi merupakan salah satu kunci karena dapat 
menumbuhkan kepercayaan. Bila kepercayaan terbentuk, 
maka upaya membangun kolaborasi akan lebih mudah. 
Tak ketinggalan, pembangunan di sejumlah aspek 
seperti talent, sistem, dan teknologi informasi (T) 
juga turut diperhatikan. Apalagi, perusahaannya 
harus mempersiapkan diri agar berkembang dengan 
memperkuat SDM, sistem, dan proses bisnis yang andal 
“Contoh pengembangan talenta unggul.Ketika saya 
ioin saya menemukan tahapan observasi, saya menemukan 
beberapa hot bottom yang harus saya tekan agar bisnis ini 
bisa fokus, survive, dan sustainable” terangnya. 


281 BUMNTIACK | Se BEMAMAN MAS, 2 


DIREKTUR UTAMA 
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA 
FAJAR WIBHIYADI 


BERGERAK 
CEPAT DENGAN 
TRANSFORMASI 

DIGITAL 


T Kliring Berjangka Indonesia merupakan 
anak perusahaan dari PT Danareksa (Persero) 
ini mengepankan konsep AHLAK dalam 
membangun perusahaan. Bila semua didasari 

AKHLAK, semua akan berjalan baik. KBI bergerak di 

bidang usaha kliring penjaminan dan penyelesaian 

wansaksi perdagangan berjangka dan derivatif lainnya, 
sekaligus sebagai pusat registrasi sistem resi gudang, 
penjaminan dan penyelesaian transaksi pasar fisik 
komoditas, serta pengelota (administrator) Sistem 

Pengawasan Tunggal dalam Sistem Pedagangan 

Alternatif (SPT-SPA) 

Dikatakan Direktur Utama PT Kliring Berjangka 
Indonesia Fajar Wibhiyadi, meski merupakan BUMN 
kecil dengan jumlah karyawan SO orang, tetapi jauh 
hari sebelum muncul Istilah metaverse,KBI telah 
mengimplementasikan digitaisasi. Dalam mengelola 
KBI, pengembangan SDM merupakan bagian penting 
dalam organisasi perusahaan. 

"Pengembangan SDM menjadi perhatian dan prioritas 
yang kami jatankan. Bagi KBI, SDM merupaksn pemangku 
kepentingan utama dalam kegiatan korporasi. Yang 
menentukan sustainoibilty korporasi ke depan adalah 
peopie-nya! ujar Fajar yang bertatar belakang pendidikan 
Hukum Bisnis. 

Namun dengan pengalamannya di bursa efek, 
ketika ia ditugaskan memimpin KBI, Fajar meyakini 
perusahaan ini memiliki peluang bisnis besar yang 
belum dikembangkan. "KBI laksana gajah yang sedang 
tidur. Bila ada yang berpandangan korporasi yang 
agile ke depan adalah yang kuat di SDM,teknotogi 
dan ekosistem, maka KBI sudah memiliki ketiganya? 
ungkap Fajar. 

Sebagai nakhoda KBI, Fajar berupaya membawa 
BUMN ini ke arah lebih baik dengan melakukan 


transformasi digital dan digitalisasi capital, sejak 
2017. Kami ingin KBI berubah menjadi organisasi 
yang agile dengan melakukan transfer of 
knowledge dan bergerak cepat. Dengan tidak ada 
silo-silo antarunit atau antardepartemen, semua 
bisa sama -sama bergerak, saling membantu 
namun tetap mengutamakan tugas dan fungsi 
masing-masing” jelasnya. 

Dalam melakukan transformasi, lanjut Fajar, ia 
menerapkan konsep Leading of 

Change yang diperkenalkan Philip Kotler, 
Selanjutnya, dengan melihat pencapaian angka 
finansial pada KBI Ia merasa perlu membangun 
semangat urgent of change. Urgenisinya adalah, 
KBI perlu berubah atau tidak. Semangat perubahan 
tersebut yang ditularkan kepada seluruh tim dan 
karyawan. Selain itu juga membangun buriding 
coolition. Meski awalnya penuh tantangan namun 
sampai sekarang masih diterapkan KBI 

Fajar menambahkan, sejatinya ekosistem 
bursa berjangka sudah terbentuk sehingga KBI 
melakukan kolaborasi dengan korporasi lain yang 
ada dalam ekosistem tersebut. Eosistem ini juga 
memiliki komitmen, yakni setiap tahun harus ada 
satu inisiasi yang bisa direalisasikan. Pada tahun 
2021, KBI berhasil merealisasikan aset digital 
sehingga menambah potensial revenue. 

Selanjutnya pada Maret 2022, KBI melakuakan 
“agreement dengan perusahaan exchange dari 
Australia. Di mana KBI akan menjadi hub bagi 
coating gold untuk wilayah Asia Tenggara. KBI 
juga bekerja sama dengan bursa besar yang nilai 
transaksinya mencapai 12 miliar dollar AS. Kerja 
sama tersebut diharapkan menjadi salah satu 'telur 
'emas' bagi bursa berjangka pada tahun ini.e 


MEBETAMANYMASET 2022 | BUMNTNACK 


1 


2 


aa aa — LL. 


DIREKTUR UTAMA 
PT POS PROPERTI INDONESIA, 
HANDRIANI T. SETIJOWATI 


SINERGI ASET 
DENGAN 
KREATIVITAS 
MILENIAL 


T Pos Properti Indonesia anak usaha PT Pos 
Indonesia dengan tugas utama mengelola 
aset-aset PT Pos Indonesia yang tersebar 
dari Sabang hingga Merauke. Aset yang 

Jumlahnya mencapai 2.900 tersebut harus dikelola 

dan dikomersiatkan PT Pos Properti Indonesia yang 99 

persen sahamnya dimiliki PT Pos Indonesia. 

Meskl usia Pos Properti baru delapan tahun, namun 
sudah menjadi salah satu anak perusahaan andalan PT 
Pos Indonesia. Terlebih ketika bisnis PT Pos Indonesia 
seperti bisnis kurir dan Logistik terdisrupsi. Untuk itu, PT 
Pos Indonesia harus mentransformasikan bisnisnya ke 
digital Termasuk aset-aset kantor pos yang selama ini 
dijadikan sebagai kantor pos dan tempat pengiriman 
paket Logistik yang juga terdisrupsi. Misal untuk bisnis 
kurir diatinkan ke anak usah PT Pos Logistik. 

Direktur Utama PT Pos Properti Indonesia Handriani 
TSetijowati mengungkakan, dalam mengelola aset PT 
Pos Indonesia, Pos Properti menggunakan pola building 
manogement, persewaan mumi atau sewa bangun, 
investasi dan kerja sama pengelolaan dalam bentuk 
bisnis hospitality, perkantoran, dan sebagainya. 

"Kami juga mulai belajar bisnis pengembang atau. 
perumahan. Pada awalnya ketika masuk ke bisnis perumahan 
masih kecil hanya S hektar lahan. Kami mulai membangun 
kompetensi di bisnis perumahan secara bertahap. Hasilnya, 


pada tahun 20021 setelah diaudit bisnis Pos Properti 
bertumbuh 45 persen dibanding tahun sebelumnya, Posisi 
et income juga naik 42 persen' jelas Handriani. 

“Satu hal yang menggembirakan, lanjut Handriani, 
semakin banyak permintaan bekerja sama untuk 
pemanfaatan aset, baik dalam bentuk penyewaan murni 
(maupun kerja sama investasi, 

“Agar survive mengelola aset-aset yang kecil, 

"namun banyak dan bertebaran, lanjutnya, Pos Properti 

terus memperkuat kreatifitas dan inovasi.Terlebih 

target yang diberikan pemegang saham meningkat. Di mana 
target pencapalan Kinerja tahun 2022 diharapkan dua kali 
Upat dibanding tahun lalu Bila tahun 2021 pencapaian 
bisnis (topline) PT Pos Properti sebesar Rp1 miliar maka 
akhir 2022 ditargetkan mencapai angka Rp200 miliar Begitu 
pula laba bersih (bottom line) kalau tahun 20021 mencapai 
Rp16 miliar maka target tahun ini harus tercapai Rp30 millar 

"Kami selalu berpikir, bagaimana agar aset-aset PT 
Pos bisa menyentuh para milenial dan mereka tertarik 
melakukan transaksi. Untuk itu Pos Properti berupaya 
mendekatkan aset-aset PT Pos dengan anak anak 
milenial, terutama yang bersentuhan dengan industri 
kreatif” ujarnya, 

Para milenial tersebut, hampir tidak lagi mengenal 
PPT Pos, tidak Lagi pernah berkirim surat, apalagi 
mengenal perangko. Tugas Pos Properti membangun 
owarness para milenial bahwa PT Pos masih ada 
sehingga kami juga menyasar pasar milenial 

Dalam mengembangkan Lima bisnisnya, Pos 
Properti mengembangkan strategi building 
management dengan mengelola aset-aset yang sudah 
ada supaya lebih komersial. 

Dalam konteks bisnis digital Handriani menegaskan, 
sejatinya bisnis digital merupakan ranah PT Pos 
Indonesia, sedangkan Pos Properti lebih pada 
menyediakn wadahnya. Misal, Pos Properri akan 
menggarap e-sport , olah raga digital yang diminati 
mmilenial. Pos properti hanya menyediakan wadahnya, 
"namun tidak masuk ke bisnis digitalnya.» 


KTUR UTAMA PT PI 


"YAWwoena mun 2022 BNN 


UK KALTIM, RAHMAD PRIBADI 


BERKOMITMEN LAHIRKAN 
PEMIMPIN YANG AGILE 


risis yang diakibatkan pandemi Covid-19 
dapat dilalui PT Pupuk Kaltim dengan baik. 
Tak hanya mampu melewatinya dengan 
ertahan, perusahaan di bawah naungan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menjadikannya 
momentum dalam menjadi pemenang. Direktur Utama 
PPT Pupuk Kaltim, Rahmad Pribadi menuturkan torehan 
ini bisa dicapai akibat perusahaan memiliki karakteristik 
yang agite atau lincah. Dengan ini, berbagai situasi sulit 
dapat diatasi 

Rahmad mengatakan, aspek penting yang perlu 
dimiliki perusahaanya ini memiliki filosofi dalam 
mengembangkan organisasi. Hal inilah yang diterapkan 
PT Pupuk Kaltim dengan langkahnya yang melahirkan 
pemimpin-pemimpin Lincah. Perusahaan pupuk terbesar 
ke-6 di Asia Pasifik ini menekankan bahwa sukses tak 
cuma milik perusahaan, melainkan tentang menciptakan 
generasi pemimpin yang Lincah dan adaptif 

"Karena dangan menciptakan leader-leader baru 
itulah, organisasi itu bisa menjadi kompetitif. Kuncinya 
adalah how organization can consistently creating new 
leoder. Itu menurut saya yang menjadi sangat penting di 
dalam memastikan organisasi itu maju, ujar Rahmad. 

Sementara itu, dalam mengemban tugas-tugasnya 
para pemimpin dinilai perlu memiliki sejumlah 
pola pikir maju. Hal ini meliputi aspek humilty atau 
keberanian, yakni belajar dari kepintaran orang lain dan 
kebadohan dari diri sendiri. Para pemimpin, kata Rahmad, 
harus senantiasa belajar, sebab ini akan menambah 
pengetahuan dan kesempatan baru. 

Di Lain sisi, Rahmad menekankan seorang pemimpin 
harus dapat beradaptasi. Sikap adaptif ini diyakini telah 
melekat di dalam diri manusia, sehingga manusia dapat 
bertahan sampai sekarang. Sikap inilah yang dinilai 
pertu diterapkan di dalam organisasi agar dapat melalui 
berbagai rintangan yang ada. 

Lebih lanjut, Rahmad menguraikan pemimpin perlu 
memiliki visi dan mampu mengomunikasikannya 
kepada organisasi. Langkah ini penting, sebab menjadi 
panduan organisasi di dalam menghadapi kondisi yang 
berubah-ubah. Jika organisasi tidak memiliki Visi, kata 
dia, maka roda organisasi akan berjalan tidak terarah dan 
menjadikannya bubar. 

Rahmad menekankan pemimpin juga perlu 
memiliki sifat engage dengan seluruh organisasinya. 


la mengibaratkan pemimpin agar tidak seperti saat 
mendayung perahu, di mana pemimpin hanya fokus 
kedepan. Jika pemimpin hanya memperhatikan apa 

saja yang di depan tanpa tahu kondisi yang dihadapi 
karyawan juga akan memberatkan karyawan. 

“Seorang leader harus bisa mengkomunikasikan 
apa yang ada didepan, apa yang harus dihadapi, siapa 
yang harus mempedal dayungnya lebih kuat dan mana 
yang lebih pelan. Saya rasa engagement adalah kunci 
keberhasilan seorang leader? Lanjut Rahmad, 

Berbagai kapasitas leodership itulah yang kini 
diterapkan PT Pupuk Kaltim. Sejak ditunjuk menjadi 
Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Rahrmad Lantas 
meluncurkan new growth strategy house. Dalam kaitan ini, 
PT Pupuk Kaltim berpijak pada visi menjadi perusahaan 
world class di bidang agribisnis dan chemical melalui 
kegiatan yang inovatif 

Selain itu, perusahaan juga tidak hanya dituntut 
mengenai aspek keuntungan, menjadi lebih produktif, 
dan lebih besar. Melainkan, mengenai upaya menjadi 
perusahaan yang lebih baik dalam mengelota lingkungan 
(environment), sosial (social, dan pemerintahannya 
(Govemonce).» 


MEMETAMANYUASET 2022 | BUMNTRACK | 31 


aa oo LL. 


DIREKTUR SDM DAN PENGEMBANGAN SISTEM PT WASKITA KARYA, HADJAR SETI ADJI 


KEMBANGKAN TALENTA UNGGUL 
MELALUI AKHLAK DAN TEKNOLOGI 


irektur Sumbar Daya Manusia (SDM) 
(an Pengembangan Sistem PT Waskita 
Karya, Hadjar Seti Adji memiliki cara jitu 
untuk mendorong kinerja perusahaan 

lebih optimaL Pria lulusan Universitas Diponegoro ini 

menekankan pengembangan talenta unggul melalui core 

Value AKHLAK dan pemanfaatan teknologi. 

Terobosan ini tidak lepas dari cakupan bisnis PT 
Waskita Karya yang menyasar pada tiga sektor yakni, 
Investasi, konstruksi, dan manufaktur. Hadjar mengatakan, 
pengembangan SDM para karyawan telah dilakukan 
pada proses rekruitmen, penentuan jenjang karier,hingga 
melibatkan karyawan dengan perusahaan. Namun dari 
kesemua hal itu yang terpenting merupakan proses 
rekruitmen dan pengembangan. 

Di samping itu, para karyawan juga ditopang dengan 
menerapkan core value AKHLAK yang merupakan akronim 
dari amanah, kompeten, harmonis loyal, adaptif dan 
kolaboratif. Core value AKHLAK telah menjadi nilai dasar 
pedoman seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Di sini kelihatan bahwa kunci bagaimana kami 
bisa menerapkan terhadap seluruh karyawan adalah 
memberikan contoh perilaku yang diukur Artinya,ini 
nanti akan jadi acuan kita untuk kita ukur kita evaluasi, 
'sampai mendapatkan skornya” kata Hadjar 

Dalam penerapannya, core value AKHLAK memiliki 
masing-masing skor dalam menilai karyawan. Misalnya, 
Amanah dengan skor 20 persen, Kompeten 20 persen, 
Harmonis 17 persen, Loyal 19 persen, Adaptif 17 persen, 
dan Kolaborati fsebanyak 7 persen. 


321 BUMUTLLK | MemeraMaNYuASEr 


Rihaknya membebaskan karyawan 
berkreasi sesuai kenyamanan 
masing-masing dalam belajar. 
Namun, para karyawan dituntut 
agar dapat memformulasikan 
pelajaran yang didapat dan 
membaginya kepada yang lain. 


Hadjar menjelaskan, keseluruhan nilai tersebut akan 
menjadi hasi akhir penilaian terhadap para pegawai 
Pada proses penilaian, Hadjar mengungkapkan, secara 
teknis misalnya dalam hal kompetensi, ditekankan 
dengan menggunakan dua kriteria. Pertama, mendorong 
karyawan untuk eksploring dan shoring, yakni mencari 
sesuatu, mempelajarinya, lantas membaginya. 

Pihaknya membebaskan karyawan berkreasi sesuai 
kenyamanan masing-masing dalam belajar. Namun,/ 
karyawan dituntut agar dapat memformulasikan pelajaran 
yang didapat dan membaginya kepada yang lain 

"Dari situ kami mendapatkan banyak materi bagus 
ari teman-teman, karena setelah mereka 'belajar sendiri 
memberikan kesempatan merekauntuk mengeksplor 
secara luar biasa keinginan yang akan diekspos dari sisi 
kacamata mereka. Ini menjadi bekal luar biasa karena 
kami punya materi digital yang kami masukkan ke dalam 
learning management system kami dan di sini bisa belajar 
“engan cara yang sangat flexible" kata Hadjar. 

Selain terobosan tersebut, karyawan PT Waskita Karya 
yang terdiri dari Generasi X dan Y diakomodir untuk 
membuat komunitas game. Dalam kaitan ini, nilai-nilai 
AKHLAK dimasukkan ke dalam permainan. Berdasarkan 
kompetisi yang dihelat secara internal, kemudian bagi 
pemenang juga diikutkan ke kompetisi tingkat Asia 
Tenggara. Hal ini untuk mengapresiasi karyawan agar 
semakin berkinerja berdasarkan core value AKHLAK. 

"Kenapa itu Kita lakukan? Karena kami mendesain 
program edukasi atau program pengembangan itu 
dengan cara game yaitu menggabungkan ide-ide 
dari konsultan SDM kita di bidang pengembangan 
manusia, dan juga konsultan di bidang game developer 
sehingga kita akan banyak punya game-game yang bisa 
kita kembangkan dengan cara yang fun bagi seluruh 
karyawan kita tandasnya.» 


DIREKTUR UTAMA PT PMLI, CHIEFY AD 
KUSMARGONO 


MANAJEMEN 
HARDWARE, 
SOFTWARE, 
BRAINDWARE 
AND 
HEARTWARE 


irektur Utama PT Pendidikan Maritim 
(an Logistik Indonesia (PMLI), Chiefy Ad 
'kusmargono telah menerbitkan buku 
"National Leadership, Transforming Culture, 
Energizing Future" yang berisi seputar kepemimpinan 
yang lahir dan dibutuhkan masa depan ibu pertiwi 
Baginya, buku merupakan curahan wadah pengalaman 
diri dalam memimpin sebuah perusahaan. 

Berangkat dari konsep menumbuhkembangkan 
perusahaan secara fundamental, dirinya menggunakan 
tiga pilar Pertama, business transformation, strategi 
struktur dan sistem, dan transformasi budaya. 
Keberhasilan bisnis transformasi ditentukan oleh culture 
transformation. Budaya sangat ditentukan dengan 
pemimpin yang baik sebagai inspiring model. Menurutnya, 
Jika tiga hat tesebut berjalan secara pararel, maka akan 
tercipta peningkatan kinerja yang berkesinambungan. 

"Baik buruknya hardware, software dan braindware 
amat terpantung pada baik buruknya heartware. Nah, 
hearbware secara ekstrinsik adalah hati jadi apabila 
segumpal daging itu baik maka semua akan baik 
Sedangkan secara intrinsik, heartwore berarti people 
leadership dan culture" jetasnya. 

Chiety meyakini, Jika menempatakan seseorang sesuai 
dengan possion, love, culture, maka isilah “The right man 
in the right place and right time" akan mewarnai insan 
perusahaan dan budaya kerjanya, ia akan menjadi leader 
di setiap level 

Baginya, pilar pertama dalam notionol Ieaderhasip 
digali pada kearifan lokal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, 
Ing Madyo Mangun Karso,Tut Wuri Handayani (Di depan 
memberi teladan, di tengah memberikan semangat, di 
belakang memberi dorongan dan pengaruh). 


Menurut Chlefy, pilar ini tidak cukup kalau ingin 
membangun perusahaan menjadi lebih besar, Maka 
terbentuklah elemen kedua yaitu pemimpin sebagal 
guru yang baik. Guru yang tidak lagi mengharapkan 
tahta. Dalam konteks korporasi, tidak berusaha untuk 
mempertahankan posisi dan jabatannya. Apalagi 
mengejar jabatan yang lebih tinggi, baik dengan cara 
yang benar atau tidak benar. Uang sudah tidak Lagi 
menjadi motivasi pemimpin, sebab basic need-nya adalah 
kontribusi, manfaat dan prestasi 

"Elemen ketiga adalah kemimpinan Rasulullah. 
Karakter pemimpin yang sidoig, bisa dipercaya dan jujur. 
Selain itu, dia juga harus pintar, menjalankan amanah, 
kemudian tablig” tambahnya, 

Selanjutnya, dalam national ledership ada 13 
prinsip, mulai dari seluruh pemimpin atau pejabat 
struktural merupakan inspiring role model, seluruh 
pekerja non struktural adalah change agent hingga 
bekerja sebaik dan seoptimal mungkin untuk membuat 
segala sesuatu menjadi lebih baik tanpa pamrih dan 
mengharap pujian 

"Ini penting karena berhasil tidaknya, bukan bagus 
Volues tetapi value itu bisa termanifestasi dalam perilaku 
konkret seluruh anggota perusahaan. Kesetarasan energi 
positif, niat positif, pemikiran positif maka hasilnya juga 
akan positif” ungkapnya 

Beberapa strategi pertumbuhan yang dilakukan 
PMLI diantaranya melakukan digitalisasi produk dan 
penguatan fundamental produk/program pengembangan 
SDM terkait port, maritime, logistics, business and culture. 
Strategi ini jiuga disusun melalui revitalisasi branding 
logo dan tagline, serta marketing agresif yang disertai 
dengan logo dan tagline.» 


BUMN TRACK | 3 


aa LL. 


erebaknya pandemi Covid-19 berdampak 
ke berbagai Lini kehidupan. Tak hanya. 
persoalan kesehatan, pandermi juga 
menerjang Iklim dunia usaha. Berbagai 
strategi perlu diterapkan agar dunia usaha tetap 
berjalan, begitu juga oleh PT Rekayasa Industri (Rekind) 
dalam menjaga ritme iklim bisnis tetap stabil 
Direktur Utama PT Rekind Triyani Utaminingsih 
mengungkapkan, bagi perusahaannya penerapan inovasi 
menjadi hat penting agar tetap bertahan di tengah 
pandemi Covid-19. Pasalnya, berbagai proyek strategis 
dibidang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) 
banyak mengalami dampak akibat pandemi 
"Untuk mempertahankan bisnis kami di masa- 
masa pandemi ini,kami mendorang dengan adanya 
management inovasi sebagai enabler inovasi, ujar 
perempuan yang menjabat sebagai Direktur Utama 
Rekind sejak Juli 2021 tersebut 
Strategi Inovasi itu dilakukan dengan memperbaiki 
sejumlah aspek, seperti tata kelola bisnis, sumber 
daya manusia (SDM), dan mencari sumber pendapatan 
baru. Selain itu, pihaknya juga menerapkan konsep 
pengelolaan inovasi dengan beberapa tahap seperti 
cooping, membangun kasus bisnis, pengembangan, 
pengujian, hingga validasi 
Dia mencontohkan area transformasi yang 
menggunakan pola pengelolaan inovasi. Misalnya, 
sumber pendapatan baru yang merupakan program 
monetisasi aset pengembangan bisnis pada area 
bisnis yang baru. Selain tu,tata kelola bisnis yang 
memanfaatkan teknologi informasi. Area wansformasi 
lainnya berupa metode evaluasi Yakni cost-benefit 
evatuation yang mempertimbangkan sejumlah aspek 
seperti pre-post conditions, proses bisnis, sistem kerja, 


2M 1 BUMNTRASK | MareTAMaNKMASeT ane 


DIREKTUR UTAMA PT REKAYASA INDUSTRI (REKIND), 
TRIYANI UTAMININGSIH 


INOVASI 
JADI KUNCI 
BERTAHAN 
DI TENGAH 
PANDEMI 


teknis, finansial, dan eksternalitas. 

Tahun lalu, Rekind juga meluncurkan Innovation 
(Outlook 2021 sebagai acuan pengembangan inovasi 
bagi karyawan yang meliputi sejumlah layanan seperti 
engineering, proccuremen, construction, manajemen 
korporasi, dan bisnis. 

Berbagai strategi Inovasi itu didukung dengan upaya 
membangun SDM yang berkualitas, diantaranya melalui 
program Rekind Academi yang meliputi Rekind Business 
'Academy, Leadership Academy, EPC Academy, dan Project 
Management 

“Kamni mewujudkan SDM-SDM yang siap untuk 
melakukan inovasi-inovasi terangnya. 

Berbagai Inovasi yang memanfaatkan digitalisasi 
telah membuat produktivitas meningkat, tertebih di masa 
pandemi. Sebab, penggunaan digitalisasi memiliki sejumlah 
keuntungan seperti waktu semakin efekt tidak terpotong 
oleh durasi transportasi ke kantor, jam kerja lebih Meksibe/ 
panjang,dan hari lburpun bisa efektif 

Di Lain sisi,Triyani juga membeberkan berbagai 
kontribusi Rekind sejak perusahaan tersebut berdiri 
Kontribusi itu misalnya mampu mengendalikan banyak 
proyek dalam negeri, memberi pemasukan pajak,dan 
penyerapan tenaga kerja. 

"Kami juga sebagai pionir dalam pembangunan di 
berbagai industri terutama di Geothermal, kemudian 
semen yang pada awalnya dikerjakan oleh kontraktor- 
kontraktor asing, namun Rekind mampu menjadi pionir 
di negerinya sendiri, ujarnya. 

Dia menyebutkan, Rekind memiliki aset sebanyak 
1.400 karyawan yang B0 persennya merupakan engineer 
Mereka terdiri ari electrical, mechanical, sipil dan 
konstruksi, serta sebagainya dengan mengembangkan 
sistem berbasis teknologi. 


DIREKTUR UTAMA PT PUPUK KUJANG, MARYADI 


ASIKAN FILOSOFI, 


JALANKAN STRATEGI ORGANISASI 


irektur Utama PT Pupuk Kujang, Maryadi, 
berkomitmen memegang teguh filosofi 
dalam memimpin. Maryadi percaya, 
filosofi yang ia emban, yakni ada 
kemenangan di setiap perjuangan, ada kesuksesan di 
setiap pengorbanan, dan ada keselamatan di setiap 
kedisiplinan,akan memandunya dalam menunaikan 
peran sebagai pemimpin. 

Tak heran, adanya krisis pandemi Covid-19 
yang menerpa PT Pupuk Kujang dapat diatasi 
dengan sejumlah strategi. Setidaknya ada empat 
kebijakan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai 
pemimpin. Diantaranya, pembentukan Satuan Tugas 
(Satgas) Covid-19, penerapan protokol kesehatan 
secara ketat, penanggulangan dan pengendalian 
penyebaran Covid-19, serta pemberian bantuan untuk 
penanggulangan Covid-19. 

Selain upaya ini, PT Pupuk Kujang Juga melakukan 
kegiatan kemanusiaan. Misalnya, dengan memberikan 
bantuan oksigen berjumlah 20,5 tan ke enam rumah 
sakit, yakni RSDC Asrama Haji Pondok Gede, RSUD 
Adjidarmo Lebak Banten, RSUD Kota Bogor, RSUD Kota 
Surakarta, RS Moewardi, sarta RS Universitas Sebelas 
Maret (UNS) 

"Selain itu, Pupuk Kujang juga menyalurkan bantuan 
untuk masyarakat terdampak Covid melalui PKBL dan 
Baitul Maal serta dukungan dari segenap karyawan. Dana 
yang dikelola berasal dari dana CSR serta sumbangan 
sukarela karyawan” ujar Maryadi. 

Maryadi menjelaskan, PT Pupuk Kujang juga 
membantu pembangunan sarana penanggulangan 
Covid-19 serta tuang laboratorium baru berstandar 
WHO dan seperangkat alat penunjang PCR untuk RSUD 
Kabupaten Karawang. 

Sementara itu, berkaitan dengan komitmen 
melakukan transformasi budaya kerja, PT Pupuk Kujang 
melaunching core value AKHLAK.AKHLAK merupakan 
core value BUMN dan akranonim dari Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Dalam hal ini, 
PT Pupuk Kujang membentuk tim implementasi AKHLAK, 
dan melakukan monitoring evaluasi secara berkata. 

Untuk menunjang pelaksanaannya secara optimal, 
jajaran Board of Director (BoD) PT Pupuk Kujang kerap 
menggelar sharing session dengan para karyawan. Upaya 


ini sebagai langkah meningkatkan komunikasi jajaran 
karyawan, yang dilakukan secara online maupun afftine, 

“Dan juga kegiatan rutin antar direksi dengan tim 
(ulture fertilizer dalam rangka menyerap informasi 
internalisasi AKHLAK/ kata Maryadi. 

Dirinya melanjutkan, dari segi dukungan terhadap 
pertanian di Indonesia,PT Pupuk Kujang membentuk tim 
proyek Tim ini bertugas meningkatkan pelayanan kepada 
konsumen melalui strategi Gustomer Centrik Model. Hal ini 
juga ditopang dengan memberikan pendampingan kepada 
para petani, dengan membentuk tim proyek agrosolution 
(an pelaksanaan program makmur. 

Guna mengoptimalisasi langkah ini, perusahaan 
melakukan pendampingan dengan memanfaatkan 
teknologi. PT Pupuk Kujang menginisiasi penggunaan drone 
sebagai alat pemantauan kondisi tanaman dan penyebaran 
(pupuk cair yang bekerjasama dengan Telkomsel. 

Di lain sisi, perusahaan juga mengimplementasikan 
aplikasi Retail Management System (RMS) yang 
berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia. Lebih lanjut, 
PT Pupuk Kujang berperan serta dalam mengawasi 
penyaluran produk subsidi melalui teknologi informasi, 
serta mengupayakan penggunaan combine harvester.e 


MeMETAMANYUASET 2022 | BUMNTIACK | 38 


Yewcenan mun 2022 BNN 


bagai BUMN yang menangani industri 
perkebunan, PTPN II menyadari pentingnya 
beradaptasi dengan perubahan. Untuk itu, 
pengelolaan perkebunan harus berubah 
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar 
produktivitas meningkat. Termasuk melakukan pekerjaan 
secara terukur, tepat, cepat dan akurat. 

"Bila sebuah perusahaan Ingin sustain maka harus 
beradaptasi melakukan Inovasi dengan memanfaatkan 
teknologi terkini, ujar Direktur Utama PTPN II Irwan 
Perangin-angin 

Beberapa Inovasi teknologi yang sudah diterapkan PTPN 
I antara lain menerapkan aplikasi Digital Farming (DFarming) 
(untuk memantau proses panen maupun pengangkutan 
Tandan Buah Segar (TBS) Termasuk melakukan monitoring 
terhadap penimbangan PKS secara rea-time. 

Sementara transformasi bisnis dilakukan PTPN II 


DIREKTUR UTAMA PT KAWASAN INDUSTRI 
WDAYAKUSUMA, AHMAD FAUZIE NUR 


TRANSFORMASI TOTAL UNTUK 
GREAT PERFORMANCE 


Intuk mewujudkan perusahaan Pengembang 
dan Pengelota Kawasan Industri, Properti 
dan Bisnis yang Andal dan Modern, 

Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) terus 
melakukan transformasi. Change Manajement itu mutlak 
diperlukan dalam rangka membangkitkan kembali 
perubahan-perubahan yang ada di perusahaan,terutama 
pascapendemi. Di KIW, change management tersebut 
telah berjalan sesuai dengan jalurnya. 

Direktur Utama KIW,Ahmad Fauzie Nur mengatakan, 
strategi transformasi yang dilakukan yaitu diversifikasi, 
intensifikasi dan ekstensifikasi. Diversifikasi ilakukan antara 
lain pembentukan anak perusahaan dan membuat bisnis 
baru bersama mitra. Intensifikasi dengan membuat supporting 
business kawasan industri dibidang jasa dan membuat 
supporting business Kawasan Industri di Bidang Properti. 
“Sedangkan Ekstensifikasi dengan melakukan pembukaan 
kawasan industri baru dan mengelola kawasan industri Lain. 

Untuk diversifikasi, menurutnya, ada dua anak 


361 BUMNTOK | NassETAMNNMAKET 202 


MAN asu 2 NN 


DIREKTR UTAMA PTPN I.IRWAN PERANGIN-ANGIN 


SEKTOR PERKEBUNAN 
MERAMBAH BISNIS PORPERTI 


bekerja sama dengan mitra strategis. Salah satunya 
melakukan pengembangan bisnis properti dengan 
membangun kota megapolitan seluas 8.077 hektar di 
Kabupaten Deli Serdang. Kini daerah tersebut sudah 
menjadi wilayah pemukiman sehingga tidak sesual lagi 
untuk lahan kelapa sawit atau perkebunan. 

PTPN II harus menyesuaikan dengan kebutuhan 
yang ada karena lahan tersebut sudah menjadi area 
pemukiman. Langkah tersebut sudah disetujui para 
pemegang saham jelas Irwan. 

(Dalam membangun bisnis properti, PTPN II menggandeng 
(Gputra dalam membangun Kota Deli Megapolitan. 
Pembangunan tersebut berlangsung dua tahap, pertama, 
dibangun 236 unit yang terjual habis dalam satu hari 
Sedangkan dalam pembangunan rumah sederhana seluas 800 
hektar PTPN II bersinergi dengan Perum Perumnas. 

“Dengan membangun rumah sederhana, PTPN II 
bukan hanya berkontribusi pada 

pemerintah dalam bidang perkebunan tetapi juga 
Ikut menyediakan rumah murah. Harga rumah tipe 30 
tersebut hanya Rp137 juta dan bisa dicicil selma 15 
tahun dan bukan rumah bersubsidi tukasnya. 


perusahaan, PT Putra Wijayakusuma Sakti (PWS), 
kemudian PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT 
Batang) yang fokus pada Investment engine di Indonesia. 

"Kolaborasi tiga entitas yaitu KIW, PWS dan Grand 
Batang City harus memiliki sustainable growth, service 
excelllence, continues HC Development dan corporate 
culture yang kuat ungkapnya. 

Pada 2020, penjualan lahan turun 54 persen, 
pendapatan jasa dan sewa naik ke 45 persen dan new 
busines tetap 1 persen. Untuk tahun 2021, penjualan 
lahan hanya 35 persen, pendapatan jasa dan sewa 15 
persen, sisanya new business ditargetkan naik 50 persen. 

"Pada 2022 ini kami berharap perusahaan memiliki 
fundamental yang kuat 
dan revenue yang sustain. 
Dari sisi angka, dalam 
lima tahun ke depan, kita 
menargetkan memiliki 
“set mencapai Rp1 triliun. 
(Namun melihat situasi saat 
ini,target tersebut bisa 
diraih dalam kurun waktu 
dua tahun” ungkapnya 
optimistis. 


i tengah pandemi yang merebak, sektor 
Industri perawatan dan perbaikan pesawat 
atau maintenance, repait, and overhaul (MRO), 
membutuhkan strategi jitu agar roda 

usahanya tetap bergerak dan berkembang. Semangat 

Inilah yang terus dipacu oleh Direktur Utama PT Garuda 

Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Andi Fahrurrozi 

dalam mengembangkan usahanya. 

Menurutnya, untuk mempertahankan kelangsungan 
bisnis perusahaan di tengah pandemi dibutuhkan 
penerapan strategi, baik berupa jangka pendek, 
menengah, maupun jangka panjang. Adapun strategi 
yang diterapkan GMF, yakni meliputi peningkatan 
layanan perawatan pesawat kargo, jet pribadi, industri 
pertahanan, dan perbaikan Industrial Gas Turbine 
Engine (IGTE) 

Andi menjelaskan, di tengah panderi, permintaan 
kargo sangat tinggi, sehingga pesawat kargo banyak 
membutuhkan perawatan. Hingga Agustus 2022, hanggar 
GMF penuh karena telah mendapatkan kontrak dari 
sejumlah maskapai kargo dari beberapa negara. 

Sementara untuk privote jet, pihaknya masih 
mengelola dalam beberapa aspek, seperti pemerliharaan 
dasar, modifikasi kabin, dan sebagainya. Meski sebagai 
bisnis baru, tapi saat ini GMF telah menangani 16 
pesawat jet pribadi untuk dilakukan perawatan. 

Sedangkan untuk perawatan industri pertahanan, 
'Andi meyakini ke depan sektor ini akan memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap GMF,di tengah 


“Jawuceran BUMN 2022 MN 


DIREKTUR UTAMA PT GARUDA MAINTENANCE 
FACILLITY AERO ASIA TBK (GMF AEROASIA), 
(ANDI FAHRURROZI 


STRATEGI 
BERTAHAN 

DARI PERAWATAN 
PESAWAT 
HINGGA TURBIN 


menurunnya pendapatan dari pesawat penumpang 
dan perawatan pesawat komersial. Terlebih adanya 
dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan 
(Kemenhan) yang mengeluarkan surat terkait perawatan 
bagi alutsista yang dapat dikerjakan di dalam negeri 
agar tidak mengirimnya ke luar negeri. Andi mengatakan, 
pihaknya telah mendapat proyek untuk melakukan 
perawatan terhadap pesawat C-130. 

Sementara itu, untuk perbaikan IGTE merupakan 
bisnis non-aviasi, Bisnis ini dipilih karena perbaikan IGTE 
memilik prinsip yang sama dengan mesin pesawat yang 
biasa dirawat. GMF telah mendapat kepercayaan dari 
PLN, PIB, dan Pertamina untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap beberapa general produk turbinnya. 

"Ini juga akan menjadi potensial revenue yang besar 
yang akan kita garap untuk GMF ke depan, katanya. 

Di Lain sisi,tambah Andi,saat ini GMF tengah: 
berupaya menggeser paradigma terhadap pengelolaan 
perusahaan. Selama ini, ketika GMF hendak melakukan 
ekspansi bisnis kerap dikaitkan dengan perlunya 
investasi, pembangunan hanggar, menyediakan peralatan, 
dan sebagainya. 

Gara berpikir ini hendak diubah. Menurutnya, inti 
dari bisnis perawatan atau pemeriksaan pesawat secara 
kualifikasi dan sertifikasi meliputi dua hal. Pertama, 
memiliki kualitas sistem yang diakui atau standard 
ariotoritas yang berwenang. Kedua, memiliki sumber 
daya manusia (SDM) yang kompeten, dengan didukung 
peralatan yang memadai. Menurutnya, hangar atau 
peralatan dapat mengandalkan system sewa atau 
kerjasama dengan pihak lain. Melalui skema tersebut, 
GMF berpeluang menjadi MRO operator. 

“Iadi kita tidak periu merniliki hanggarnya, tapi kami 
memiliki approval untuk beroperasi di hanggar-hanggar 
tersebut. Ini yang sekarang kita coba cari partner atau 
kita bekerjasama dengan beberapa pihak, sehingga kita 
bisa ekspansi dengan less investment” terangnya.» 


BUMN TRACK | 3 


aa aa — LL. 


DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA TRAN: 
KONTINENTAL, NEPOS MT PAKPAHAN 


TRANSFORMASI 
MENUJU GLOBAL 
PLAYER 


eps MT Pakpahan resmi menjabat sebagai 
Direktur Utama PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK) sejak 2013. Dia telah 
bekerja di perusahaan tersebut sejak 30 
tahun yang lalu. Lelaki kelahiran Laguboti, Sumatera 
Utara, ini telah menduduki sejumlah jabatan hingga 
akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama berkat kinerja 
yang dilakukan, 

Melalui amanah yang diembannya, Nepos melakukan 
berbagal upaya untuk mewujudkan visi PTK yang hendak 
menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi 
“dengan skala global pada tahun 2026. Sejalan dengan 
itu, misi yang dibangun yakni melaksanakan kegiatan 
bisnis yang berorientasi pada aspek health, safety, 
and environment (HSE), keandalan operasional dan 
mengutamakan kepuasan pelanggan. Kepuasan itu 
meliputi pada bidang penyediaan jasa pelayaran sektor 
energi, Layanan maritim, maupun jasa logistik 

Adapun peta jatan menuju visi 2026 tersebut, 

Nepos mengelompokkan pada tiga tahapan target, 
yakni 2022-2023, 2024-2025, dan 2026. Pada periode 
2022-2023, pihaknya menargetkan PTM mampu 
meningkatkan keunggulan operasional. Pada 2024-2025 
mampu meningkatkan pangsa pasar potensial dengan 
'rup Pertamina. Puncaknya pada 2026,PTM mampu 
memperluas pasar global sebagai penyedia layanan jasa 
maritime terkemuka dengan standar internasional. 

Dia menjelaskan, PTK melakukan transformasi 
dengan memperluas pasar bisnis. Sebelumnya, PTK 
telah memiliki 13 segmen bisnis. Pada 2021, jumlah itu 
bertambah 9 segmen bisnis 9. 

Selain itu, kata dia, pada 2021 Pertamina sangat 
disibukkan dengan Langkah merestrukturisasi 
pembentukan subholding salah satunya di bidang 
integrated marine logistic. Kebijakan itu mengalihkan 
bisnis marine service ditangani PTK. Kondisi ini membuat 
“adanya penggabungan SDM dari unit yang sebelumnya 
mengelola marine logistic 

"Dengan demikian, kami mempunyai strategi 
dengan melakukan klasterisasi dan fokus pada bisnis 


381 BUMNTIACK | Ma BETAMANKYMASTT 22 


FS 


"4 
PR 


Ka 


TN! 


2x 


d 
oi 
$ 


kl 


setiap entitas. Untuk tercapainya optimasi layanan dan 
perluasan jangkauan market PTK grup” terangNepos. 

(Dalam mencapai target perusahaan, PTK mengusung 
sejumlah strategi, di antaranya transformasi human 
capitat dan proses bisnis perusahaan: mengoptimalkan 
market potensial di Pertamina Grup: investasi dan 
inovasi bisnis untuk keberlanjutan, sinergi dangan 
BUMN/afliasi untuk mencapai target domestik dan 
global marine service player, serta transformasi menuju 
global player. 

Di lain sisi, jajaran Direksi PTK juga berkomitmen 
penuh terhadap terlaksananya tata kelola perusahaan 
yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Langkah ini 
dilakukaan dengan mematuhi berbagai aturan hukum 
yang menyangkut jalannya perusahaan, baik berupa 
Keputusan Menteri BUMN, Peraturan Menteri, maupun 
bentuk peraturan Lainnya. 

Dirinya juga membeberkan berbagai inovasi 
dan teknologi yang telah dikembangkan PTK dalam 
mendukung pelayanan bisnisnya. Misalnya inovasi Gugus 
Angguk-Angguk Mantul yang merupakan alat tambahan 
pada kapal Alat ini berfungsi sebagai pembangkit 
tenaga listrik berbasis energy baru, yang memanfaatkan 
“sumber energy tenaga respons kapal terhadap daya 
eksternal/response amplitude operator (RAO).. 


DIREKI 


UR OPERASIONAL & PEMASARAN PERUI 


“Yamucznas mun 2022 MENNNNNAN 


BAMBANG SURYO SUSAKTI 


PENGEMBANGAN BISNIS PPD 
BERBASIS TEKNOLOGI 


erusahaan Umum Pengangkutan Penumpang 
(Djakarta (Perum PPD) menyakini bahwa, 
strategi yang sempurna tanpa sumber daya 
manusia yang kompeten tidak akan dapat 
berjalan. Sebagai perusahaan milik pemerintah di bidang 
transportasi umum darat, PPD merupakan embrio dan 
pionir perkembangan angkutan bus di Jakarta. Perum 
PPD memiliki beberapa SBU (Sub Bisnis Unit) terdiri 
dari SBU Transbusway, SBU Pemeliharaan dan Perbaikan 
bus, SBU Transjabodetabek, SBU Aset dan Logistik, SBU 
Trans PPD MAC. Sebagai raja jalanan, Perum PPD terus 
mengembangkan sayap bisnisnya yang hingga saat ini 
turut memberikan pelayanan Jabodetabek Residence 
Connexlon, Jabodetabek Airport Connexion, Busway, 
Amari, Pariwisata, dan Karyawan. 

"Kami juga membangun pengembangan bisnis 
berbasis teknologi Informasi karena ke depan akan 
banyak kebutuhan yang menggunakan inovasi teknologi 
Informasi. Kami juga meningkatkan pertumbuhan 
kinerja berdasarkan GCG kata Direktur Operasional & 
Pemasaran Perum PPD, Bambang Suryo Susakti 

Sejak tahun 2015, Perum PD banyak melakukan 
restrukturisasi dan transformasi. Misalnya, pada 2018 
Perum PPD memberikan layanan Angkutan Antar Moda 
kerjasama dengan PT KCI dan PT Raillnk. Selain itu, Perum 
PPD juga melakukan pembangunan TOD berkerjasama 
dengan PT Adhi Karya dan Perum Perumnas. Sedangkan 
untuk tahun 2019, Perum PPD melakukan Pembangunan 
dan Pengembangan Manajemen Perusahaan Berbasis IT, 
mulai dari keuangan, operasi, maintenance, tour travel 
hingga angkutan logistik 

Dalam pandemi dua tahun terakhir, kami 
fokus melakukan strategi survival. Pada 2020 kami 
melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja 
melalui diversifikasi usaha dan pertuasan segmen 
bisnis serta layanan bisnis perusahaan dan penguatan 
sumber pembiayaan produktif. Selain itu, melakukan 
penyempurnaan restrukturisasi organisasi perusahaan 
berbasis Human Capital Maangement(HCM). Pada 
2021, karni melakukan revitalisasi armada dengan 
mempehatikan stabilitas kinerja keuangan segmen 
bisnis, perbaikan struktur permodalan dan peningkatan 
kemampuan cakupan utang perusahan, di samping 
pengembangan rute, armada serta halte” tambahnya. 

Dalam melakukan strategi pertumbuhan, Perum PPD 


(& Balam hal transformasi bidang 
— keuangan, kami melakukan 
implementasi sistem operasional 
prosedur keuangan. 


membangun competitive odvantoge. Perum PPD juga 
melakukan transformasi organisasi dengan mengubah 
human resource management menjadi human copitat 
management dengan menerapkan 4P: pay praise, 
promotion, punishment. 

“Dalam hal transformasi bidang keuangan, kami 
melakukan implementasi sistem operasional prosedur 
keuangan, penerapan teknologi informasi akuntansi, 
penerapan activity based costing, penerapan e-ticketing 
dan penerapan cashless working” jelasnya 

Perum PD juga melakukan akses pada teknologi 
baru berupa pembaharuan bertahap terhadap bus 
konvensional kepada bus Listrik yang lebih ramah 
lingkungan. Kerja sama bus listrik merupakan peran aktif 
Perum PPD yang realisasinya diwujudkan bertahap untuk 
peremajaan 112 bus ditahun 2021, dilanjutkan dengan 
peremajaan 138 bus di tahun 2024. 

Dikemudian hari, Perum PD akan melakukan 
transformasi menyeluruh kepada seluruh armada 
miliknya sesuai dengan visi perusahaan, yaitu Menjadi 
Perusahaan Transportasi yang andal, terintegrasi dan 
berwawasan lingkungan!e 


BUMN TRACK | 39 


aa — www 


T KAI Commuter memiliki visi menjadi penyedia 
ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia. 
Saat ini, dengan jumlah kereta yang dipunyai 
mencapai 1196 unit, perusahaan tersebut mampu 
mengantarkan penumpang hingga 1.005 frekuensi per hari. 
Diungkapkan Plt Direktur Utama PT KAI Commuter, 
Roppig Lutafi Azhar, tahun ini perusahaanya menerapkan 
strategi mengembangkan bisnis agar mampu 
bertumbuh lebih cepat dan kuat. Terdapat Lima pilar 
strategis yang diterapkan. Pilar satu dan dua adalah 
Operational excettence dan customer experiece 
Pilar tiga, Integrasi yang meliputi integrasi moda dan 
pembayaran. Pilar empat, ekspansi, di mana perusahaan 
melakukan pendekatan ke sejumlah Pemda yang 
commuter-nya sedang berkembang maupun berpotesi 
berkembang. Sedangkan pilar lima, menerapkan green 
commuter untuk merespons isu energi dan lingkungan, 


DIREKTUR KEUANGA 
JARIAH (JAN 


M, LUMUM PT JAMI 


ENDANGSRI WINARNI 


TUMBUH AGRESIF 
DAN EKSPONENSIAL 


lamkrindo Syariah atau Jamsyar memiliki visi 
menjadi perusahaan penjarninan syariah yang 
terdepan dan terpercaya. Hingga 2024,total 
asset Jamsyar mencapai Rp25 triliun. Sementara 

laba, tercatat total Rp105 miliar pada 2021. Rata-rata 

pertumbuhan laba mencapai 93,66 persen per tahun 

Direktur Keuangan, SDM,dan Umum PT Jamkrindo 
Syariah, Endang Sri Winami mengatakan, salah satu 
pendukung keberhasilan adalah penerapan core value akhlak 
sehingga konsumen mendapatkan pelayanan PROGRESIF 
" Pertumbuhannya berpola eksponensial Untuk tumbuh 
agresif dan berkesinambungan, kami memiliki empat kr 
yaitu marketing performance,finoncial performance, kesehatan 
perusahaan dan brand perception" tambahnya. 

Pada kondisi pandemi,Jamsyar terus beradaptasi 
dengan kebiasaan baru. Bisnis ada penuruan,namun 
juga ada peluang. Pada saat pertumbuhan ekonomi 
melambat, pemerintah mempunyai kebijakan untuk 
Pemutihan Ekonomi Nasional (PEN) 


401 BUmMMACK | Ka 


AMI 


MEMBANGUN TRANSPORTASI 
DIGITAL RAMAH LINGKUNGAN 


"Pada 2022, KAI Commuter berfokus pada healthy dan 
(professional people. Kami ingin memberi layanan transportasi 
digital yang efisien dan ramah lingkungan, katanya. 

KAI Commuter juga melakukan penyedehanaan 
proses bisnis, mempermudah pengambilan keputusan, 
serta memudahkan pengawasan," Kami menerapkan 
cost ond timeline leadershsip,di mana budget, harga dan 
waktu menjadi pertimbangan utama dalam mengambil 
keputusan perusahaan, jelas Roppig, 

la menambahkan, PT KAI Commuter juga melakukan 
transformasi SDM dan organisasi. Antara lain dengan 
meningkatkan kapasitas SDM perusahaan yang 
meliputi penyesuaian roadmap SDM, membangun 
organisasi yang agile dan produktif, pemetaan SDM 
sesuai pengembangan usaha 2022-2024, termasuk 
mengembangkan talent management system 

Adapun inovasi bidang teknologi yang dilakukan KAI 
Commuter diantaranya menerapkan Integrated Payment 
System dengan menggunakan KMT sebagai backbone 
kartu pembayaran trasportasi dan satu-satunya Kartu yang 
memiliki izin dari Bank Indonesia.» 


Jamsyar menangkap peluang tersebut,kemudian 
melakukan penjaminan terhadap PEN. Oleh sebab itu, 
pendapatan Jamsyar meningkat tajam saat pandemi 
“Kami bergerak cepat, maka kami bisa menguasai pasar 
di penjaminan syariah" jelasnya 

Jamsyar juga melakukan employe engagement dengan 
menetapkan sistem compensation & benefit penilaian 
kinerja, dan promosi berdasarkan KPI yang terukur dan 
obyektif Jamsyar juga menyediakan program leaming 
yang memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan 
Untuk memperluas wawasan. 

Dalam kondisi pandemi,inoviasi teknologi menjadi 
kunci. Kami memiliki berbagai macam aplikasi yang 
mendukung proses bisnis dan kegiatan keuangan? jelasnya.» 


DIREKTUR KELEMBAGAAN PT POS 
INDONESIA ( 


jantangan PT Pos Indonesia yang berusia 

1275 tahun pada Agustus 2021 adalah 

memadukan Visi misi khusus dari Negara 

dan tuntutan agar mampu bersaing secara 
komersial. Dengan masuknya jajaran board of director 
(8oD) baru, sejak September 2021 Pos Indonesia 
menyusun tujuh strategi transformasi untuk mendorong 
pertumbuhan perusahaan di tengah bisnis yang disruptif 
Iiamun masih memiliki peluang, 

Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero), 
Nezar Patria mengungkapkan,transformasi Pos 
Indonesia dibagi tiga. Satu,transformasi business dengan 
mengubah Pos Indonesia dari"Loser" menjadi" Winner" 
"Caranya dengan mendongkrak marketshare bisnis kurir 
yang merupakan salah satu portfolio bisnis perusahaan. 
Bisnis lain yang dikembangkan adalah bisnis financial 
services dan bisnis Logistik” jelas Nezar. 

Dua, transformasi Operational and services yang 
dikerjakan secara simultan. Yakni melakukan transformasi 
Product danChannel dengan mengubah produk fisik 
menjadi produk digital. Pos Indonesia juga membuat 
channel. dengan memanfaatkan omni channel baik secara 
ontine maupun ofline. Transformasi pada proses bisnis 
juga dilakukan dengan mengubah sistem yang manual 
menjadi otomasi sehingga proses menjadi digitatisasi 
dan tersentsalisasi. Selainitu, melakukan transformasi 
teknologi, dengan mentransformasi dari machine menjadi 
services agar perusahaan menjadi lebih ogile- 

Tiga, transformasi culture untuk mendukung 
proses bisnis sekaligus mencapai tujuan perusahaan. 
Agar SDM bisa mendukung bisnis maka kapabilitas 
SDM ditingkatkan dengan melakukan transformasi 
dari resources menjadicopitat "Pos Indonesia juga 
membangun talent pool melalui pendidikan, pelatihan, 
dievaluasi. Kami juga membuat tolent management 


system, dl samping terus memperkuat proses 
(pembelajaran di internal perusahaan jelas Nezar, 

Transformasi culture juga dilakukan dengan 
membangun perilaku karyawan,serta memperkuat 
soliditas dengan membangun rasa saling percaya 
dalam tim (trust) 

Nezar menambahkan, Pos Indonesia membuat 
organisasi yang sebelumnya organisasi gemuk menjadi 
lebih ramping, namun optimal dan efektif. Sebelumnya 
(perusahaan berorientasi cost lalu diubah menjadi 
Commerce. Yang dilakukan adalah memperkuat sales 
(an struktur operasi pada masing-masing struktur 
organisasi. Dari 11 regional yang ada, dipangkas 
menjadi 6 regional Stuktur organisasi juga diubah 
sesuai tantangan bisnis pada masing-masing regional 
(untuk merespons market yang ada” ungkapnya. 

Tantangan dalam transformasi yang cukup 
signifikan, menurut Nezar,tat kala pasar bisnis 
kurir dan jasa keuangan sedang tumbuh dramatis, 
sedangkan hasil bisnis kurir Pos Indonesia alah 
turun drastis. Setelah dievaluasi, manajemen 
menemukan terjadinya low moral karyawan dalam 
menghadapi tantangan bisnis yang besar. Di sisi 
lain, perkembangan perusahaan sedang stagnan 
sehingga karyawan merasa apatis 

Setelah manajemen melakukan penajaman 
visi, misi dan purpose perusahaan, lanjut Nezar, 
selanjutnya diterapkan tujuh bidang transformasi 
yang terus dimonitoring dan diintensifkan. Untuk 
bisa menguasai pasar maka struktur organisasi harus 
mengacu pada target dan memilih orang-orang 
terbaik sebagai SPV dalam memimpin regional. 
Mereka adalah orang yang sudah memahami 
formulasi bisnis baru yang dibuat manajemen PT 
POS Indonesia.» 


BUMN TRACK | A1 


aa LL. 


CORPORATE SE! 


ONESI 


DENNY S. ADJII 


DIGITALISASI PERKUAT KEY 
ACCOUNT CUSTOMER 


T PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), 
lanak perusahaan holding perasuransian 
penjaminan dengan nama Indonesian 
Financial Group (IFG) memperkuat 

transformasi, diantaranya dengan cara gencar melakukan 

digitalisasi. BUMN asuransi yang banyak memberi 
penjaminan terhadap kredit program pemerintah 
tersebut, mulai memperbesar bisnis penjaminan di luar 
kredit program (non program). 

Corporate Secretary PT Asuransi Kredit Indonesia, 
Denny S. Adji memaparkan, strategi Askrindo ke depan 
adalah berusaha mengembangkan bisnis non program 
yang profitable dan sustainable dengan memperkuat Key 
“Account Customer dan Technical Center of Exceilence. 

“Strategi tersebut dipilih lantaran hingga saat ini 
hampir 80 persen bisnis Askrindo berasal dari bisnis 
program. Yakni mendukung program pemerintah dalam 
memberikan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR). 
Bahkan penjaminan tersebut ditambah lagi dengan 
penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian sekitar 
80 pesen dari produk Askrindo mendukung program- 
program UMKM jelas Denny. 

Melalui transformasi, lanjut Denny, Askrindo bertekad 
merealisasikan visinya menjadi penyedia solusi 
penjaminan risiko terpercaya dengan layanan yang 
bernilai tambah, berkesinambungan guna mendukung 
perekonomian nasional. Askrindo pun terus membangun 
dan memperkuat hubungan dengan para pelanggan 
utama serta mengoptimalkan sinergi dengan BUMN. 

Sebagian besar klien Askrindo merupakan BUMN, 
terutama anggota Himbara (Himpunan Bank Negara). 

Ini lantaran BUMN Asuransi ini menjamin penyaluran 

kredit-kredit program pemerintah yang disalurkan 

bank-bank BUMN. Selain itu Askrindo juga menyasar 
bisnis penjaminan dari kredit yang bersifat non program 
sekaligus mempercepat pertumbuhan bisnis dengan 
mengembangkan platform digital untuk melayani 
perusahaan mitra bisnis 

la menambahkan, terkait transformasi maka 
kebijakan utama Askrindo antara lain, satu, mempercepat 
bisnis dengan berfokus pada Key Account Customer. 

Dua menjadikan asuransi kredit sebagai core pintu masuk 

utama untuk mendapatkan asuransi lain, termasuk bisnis 

asuransi umum. Tiga, melakukan underwriting yang prudent 
untuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil underwiting. 


MRI BUMNTRACK | MaeTAMaNKUMASe ane 


Kami melakukan pembenahan 
organisasi agar dapat mengikuti 
dinamika pasar. Sekarang kami 
sudah lebih berorientasi kepada 
customer sehingga struktur 
organisasi disesuaikan agar 
lebih dinamis. 


Dari sisi organisasi, Askrindo juga melakukan 
transformasi dengan meningkatkan status unit kerja 
yang sebelumnya biro menjadi divisi."Kami melakukan 
pembenahan organisasi agar dapat mengikuti dinamika 
pasar. Sekarang kami sudah lebih berorientasi kepada 
customer sehingga struktur organisasi disesuaikan agar 
lebih dinamis, jelas Denny. 

Sejak 2021 dinaikan tingkat menjadi Divisi 
TTansformasi. Divisi tersebut yang memimpin proyek- 
proyek berkaitan dengan transformasi. Termasuk 
memitigasi risiko pun dilakukan Askrindo secara digital. 
Terutama bagi perusahaan non mikro, mitigasi sudah 
menggunakan aplikasi Credit Risk Management (CRM) 
Hanya dengan memasukan parameter termasuk laporan 
keuangan, dan data dari OIK, Askrindo sudah bisa 
menentukan apakah sebuah perusahaan tersebut layak 
diberikan penjaminan atau tidak.» 


irektur Utama PT Virama Karya, Jusarwanto 
(mengungkapkan bahwa dalam transformasi 
tata kelola bisnis, strategi pertama yang 
dilakukan adalah transformasi organisasi. 
Transformasi organisasi tersebut disinergikan dengan 
Visi dan misi perusahaan sebagai perusahaan yang 
terbaik di bidangnya. 

"Kami Letakkan dulu visi dan misi perusahaan sebagai 
perusahaan yang terdepan dibidangnya. Inilah dasar 
Yang akan capai bersama, kita kembangan riset dan 
development, potensi baru, pasar baru, pengembangan 
teknologi Informasi dan human copital. Namun, semua 
tranformasi organisasi tersebut tidak bisa bejalan tanpa 
sumber daya manusua yang mumpuni tegasnya. 

Oleh sebab itu, lanjutnya, Virama Karya juga 
melakukan pengembangan SDM dengan melakukan 
rekrutment terhadap kebutuhan perusahaan sesuai 
roadmap SDM. Namun, satu hal yang paling penting 
adalah transformasi budaya terhadap perusahaan. “Kita 
pahami dan sadari ke depan, segala sesuatunya harus 
berbasis teknologi. Sehingga nantinya semua akan 
melakukan transformasi berbasis teknologi informasi 
baik terkait proses bisnis, erp,sigap, Il” tambahnya. 

Menurunya, transformasi pemasaran Juga tak 
kalah penting seperti mempertahankan core business, 
menjaga enggogment mitra, memperbaiki data base, 
positoning dan branding dan peningkatan kualitas 
pelayanan. Virarna Karya telah melakukan transformasi 
sejak 2017 dengan menjadi koordinator dan peggagas 
Ide datam membangun SDM unggul. Kemudian 
pada 2018 perusahaan menjadi koordinator dan 


"Lawvceran Bumn 2022 MAN 


DIREKTUR UTAMA PTVIRAMA KARYA, 
JUSARWANTO 


PENTINGNYA 
TRANSFORMASI 
BUDAYA DALAM 
PENGELOLAAN 


peggagas ide terbetuknya unit kerja baru yaitu Biro 
Sistem Manajemen Perusahaan & SMK3L. Kemudian 
pada 2019, menjadi koordinator dan peggagas ide 
terbentuknya Unit divisi Baru: Divisi Industri, Energi 
dan Migas. 

“Divisi Industri, Energi dan Migas ini merupakan salah 
satu inovasi Virama Karya. Kerena kami sadar, untuk 
untuk bisa sustain dan terus bertumbuh, irama karya 
tidak bisa hanya mengandalkan jasa konsultasi kontruksi 
saja, Sehingga pada 2019 kami membentuk divisi 
industri, energi dan migas. Harapannya, ke depan divi: 
Ini bisa menjadi penopang pertumbuhan dengan tetap 
pada core business asal, terangnya. 

Berdasarkan kinerja, Virama Karya pada 2015 
mengelola proyek Rp253 miliar, kernudian pada 2016 
meningkat menjadi Rp658 miliar dan terus meningkat 
hingga pada tahun 2020 mencapai Rp1,1 trilun. 

“Untuk tumbuh dan bertahan, Virama Karya 
memiliki strategi mempertahankan market 
yang sudah ada, perencanaan SDM yang unggul, 
manajemen risiko dan transformasi teknologi 
Kemudian kita melakukan investasi teknologi, 
melakukan riset and development, kemudian 
mengambil pasar yang ada di luar negeri" jelasnya, 

Saat ini,Virama juga memiliki proyek di luar negeri 
yaitu di Kamboja. Ke depan, Virama mencoba di Afrika 
yang tentunya didukung dengan human capital yang 
bagus, SHE excetent, risk ratio dan maturty Level di 
tiga. “Terkait transformasi organisasi, pada tahun 2022 
Virama menjadi agile organisation (lincah) datam 
menghadapi disrupsi terutama digitalisasi. Tanformasi 
dilakukan dengan memberikan ruang kepada 
milenial menyampaikan gagasan inovasi yang dapat 
membangun dengan berbasis risiko dan teknologi 
informasi, terangnya. 


aa oo. 


DIREKTUR SOLUTION DAN BUSINESS 
DEVELOPMENT PTINFOMEDIA NUSANTARA, 
HASTINING BAGYO ASTUTI 


MEMBANGUN 
BISNIS 
BERPONDASI 
GCG 


alam membangun transformasi menuju 

keseimbangan bisnis, PT Infomedia 

Nusantara mengembangkan konsep 

Change mulai tahun 2022 dengan 
mengimplementasikan enam pilar. Namun, langkah 
transformasi dengan konsep Change tersebut sudah 
dibuat pondasinya sejak 2020.Kini Infomedia lebih 
berfokus pada dua portfolio, yakni customer relationship 
management (CRGM) dan share service operations. 

Direktur Solution dan Business Development 
PT Infomedia Nusantara, Hastining Bagyo Astuti 
memaparkan, transformasi Infomedia menerapkan 
enam pilar. Pertama,tatakelola perusahaan atau good 
corporate governance (GCG ). Dua, akselerasi teknologi 
digital, baik secara implementasi maupun kontribusi. 
Tiga, meraih ekspansi market. Empat, penajaman 
digitalisasi untuk membangun operasional yang ogite. 
Lima, membangun digital talent dan konsultasi business 
Skill. Enam, meningkatkan profitabilitas. 

“Semua proses yang tidak melalui tatakelola yang baik, 
hasil akhirmya pun tidak akan baik. Penguatan tatakelola 
tersebut juga sejalan dengan semangat pemerintah 
mengelola BUMN agar lebih baik" jelas Hastining, 

Infomedia yang kini mengelola 470 
pelanggan dan menguasai 52 persen dari pangsa pasar 
customer retationship management (CRM) di Indonesia 
ini menerapkan GCG sebagai komitmen dalam 
membangun transparansi bisnis. Di mana setiap proses 
bisnis dari awal hingga akhir dapat dimonitor sesuai 
dengan tahapannya. Begitu sudah pada tahap operation, 
Infomedia tetap berusaha menjaga customer experience. 
Termasuk memperhatikan administrasi proses. 

"Pada ujungnya, bisnisperusahaan harus dapat 


AAN BUMNIMACK | Mate TMMNYMMEr 202 


diselesaikan dengan proses administrasi yang sebalk- 
baiknya, ujarnya. 

Infomedia pun meluncurkan Go Product Line (GPL), 

di mana sistem dibuat berdasarkan proses-proses yang 
dipertukan Infomedia dan klien. Semua sistem di Infomedia 
pun dibuat digital sehingga karyawan bisa mengerjakan 
tugas, meng-updateprogress kerja secara reatime online di 
mana pun berada Demikian pula tatakelola talent dibuat 
sehingga dapat melakukan rekrutmen secara digital. 

Infomedia juga membantu perusahaan kllen dalam 
(melakukan perekrutan melalui layanan website. Dari 
mulai membuka pengumuman rekrutmen,hingga 
para kandidat men-submit dan memproses data serta 
melakukan tracking , bisa melalui website yang sama. 
Cara ini lebih efektif untuk menghindari penipuan 
maupun tindakan penyalahgunaan Lainnya. 

Dalam melakukan transformasi, Infomedia terus 
mendorong digitalisasi agar bisa menjadi organisasi 
yang Lincah (agile) dalam operasional serta bisa 
menghasilkanefisiensi bagi Infomedia maupun klien, 
Begitu pula dalam membangun digital talent, Infomedia 
berupaya membangun kolaborasi dengan perusahaa lain 
di dalam negeri. 

“Semua program transformasi tersebut 
berujung pada upaya agar market dapat menerima 
Infomedia serta mencapai profitabilitas bisnis yang 
berkesinambungan: jelasnya. 

Digitalisasi lanjut Hastening,tidak dapat dihindari 
dan tentu akan ada impact negatifnya. Yang perlu 
dilakukan adalah menekan impact negatif tersebut. Ini 
pertu dilakukan bersama,termasuk dengan memperkuat 
regulasi dan membuat sistem yang mampu menguatkan 
regulasi yang diterapkan.» 


